9SEPTEMBER2019 

TABLOID MINGGUAN EDISI NO. 7 

RplO.OOO/eks | 12 Halaman 


T a n i mb a r "T 


Kebanggaan Anak Negeri 




MENUJU 

INDONESIA 

UNGGUL 



Uil3 1 ^ 

r Al 


ipR 

IvitiVl/vV 



f 4' 


JAKARTA - Pejabat Presiden Indo- 
nesian Petroleum Association (IPA) 
Louise M. Mckenzie menilai iklim in¬ 
vestasi hulu migas Indonesia menun¬ 
jukkan perkembangan membaik, 

Hal itu menyusul adanya insentif 
dari Kementerian Keuangan dan 
keterbukaan data migas dari Ke- 
menterian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) sehingga mem¬ 
berikan sentimen positif ke pelaku 
usaha migas. Satu di antaranya 


adalah persetujuan pengembangan 
(POD) Blok Masela di Kepulauan 
Tanimbar, antara pemerintah dan 
Inpex.“IPA mengapresiasi pemerin¬ 
tah menyetujui Blok Masela sebagai 
tanda majunya industri migas di 
Indonesia,” katanya di gelaran Indo¬ 
nesia Petroleum Association (IPA) 
ke 43 Convention and Exhibition 
di Jakarta Convention Center (JCC) 
Senayan, Jakarta, Rabu (4/9). 

Mckenzie mengatakan persetu¬ 


SKK Migas Ajak Wartawan ke IPA Convex 2019 



JAKARTA - Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Min¬ 
yak dan Gas Bumi (SKK Migas) Per¬ 
wakilan Papua dan Maluku (Pamalu) 
bersama Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (Kontraktor KKS) dari wilayah 
Papua dan Maluku mengundang 
delapan wartawan dari Papua Barat 
dan Maluku untuk berkunjung ke 
pembukaan the 43rd Indonesia Pe¬ 
troleum Association Convention & 
Exhibition 2019 (IPA Convex 2019) 
yang berlangsung dari Rabu (4/9). 

IPA Convex merupakan kegiatan 
konvensi dan pameran tahunan yang 
dihadiri pembuat kebijakan, para ahli, 
investor, operator serta sektor pen- 
BERSAMBUNG KE HAL.11 



juan Blok Masela bukti perhatian 
pemerintah terhadap pelaku usaha 
industri hulu migas. 

Menurut Kepala Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 
Dwi Sutjipto, menyatakan pihalmya 
akan selalu memantau perkemban¬ 
gan terbaru dari proses pembangu¬ 
nan kilang gas alam cair (LNG) di 
Pulau Yamdena. 

“Saat ini sudah masuk dalam taha¬ 


pan sosialisasi Amdal. Awal Agus¬ 
tus yang lalu, yang saya tau, Inpex 
bersama SKK Migas dan Pemda 
telah bertemu dengan tokoh mas¬ 
yarakat setempat dan stakeholder 
yang lain,” ujar dia. 

Dilanjutkan pemerintah melalui 
Kementerian ESDM, Pemprov Ma¬ 
luku, Pemkab Tanimbar dan Inpex 
belum menyatakan secara resmi lo¬ 
kasi tepatnya pembangunan fasilitas 
BERSAMBUNG KE HAL.11 


Murad Ismail Perangi Susi Pudjiastuti 


AMBON - Protes kebijakan yang 
merugikan Provinsi Maluku, Gu¬ 
bernur Murad Ismail menyatakan 
perang terhadap Menteri Kelautan 
dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti. 

Ia menyatakan pernyataan perang 
ini keluar, sebab setiap bulan Ke¬ 
menterian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) mengangkut ikan dari 
perairan Arafura untuk diekspor. 
Namun, Provinsi Maluku tidak 
mendapatkan apa-apa dari ekspor 
perikanan yang dilakukan itu. 

“Ini supaya kalian semua tahu. 
Kita perang. Ibu Susi bawa ikan dari 
laut Arafura diekspor, tapi kita ti¬ 
dak dapat apa-apa. Berbeda dengan 
BERSAMBUNG KE HAL.11 



Puncali HUT Kota Ambon 








Deklarasi Damai Tanah Papua 


BACA DI HAL.08 


BACA DI HAL.12 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































02 


2 SEPTEMBER 2019 


TANIMBAR RAYA 


Kontingen Saka Bahari SaumlaM Tiba di Sibolga 


SIBOLGA - Kontingen Saka 
Bahari dari Pangkalan Angkatan 
Laut (Lanal) Saumlaki, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, telah tiba di 
Dermaga Pelabuhan Sibolga, Ka¬ 
bupaten Sibolga, Provinsi Sumatra 
Utara (Sumut) untuk mengikuti 
Pelantara IX sail Nias Tahun 2019 
menuju Jakarta pada Jumat (6/9). 

Melalui rilis oleh Pasintel Lanal 
Saumlaki, Kapten Laut (P) Agus 
Hariyanto menyatakan rangkaian 
penyambutan peserta Saka Bahari 
Pelantara IX Sail Nias Tahun 2019 
itu berjalan dengan aman, lancar 
dan terkendali yang dilakukan di 
dermaga pada pukul 08.15 WIT. 

Setelah tiba di pelabuhan, pe¬ 
serta Saka Bahari terlebih dahulu 
melakukan apel pagi di Geladak 
Helikopter KRI Tanjung Kambani 
971, kemudian langsung disambut 
oleh Deputi Kementerian Pemuda 
dan Olahraga (Menpora) Republik 
Indonesia (RI) Prof. dr. Faizal Ab- 
dullah ,SH, Msi, Dfm, Wakil Bupati 
(Wabup) Sibolga, Forum Komuni¬ 
kasi Pimpinan Daerah (Forkop- 
imda) Sibolga dan Pejabat Pemda. 
Setelah itu para peserta langsung 
menuju ruang tunggu penumpang 
pelabuhan Sibolga guna melaku¬ 
kan bertatap muka dengan Deputi 
menpora Faizal Abdullah. 

Kemudian lanjut dengan kegiatan 
bersih-bersih dan lomba istana pasir di 
Pantai Indah Pandan Tapanub Tengah 


di Pantai Tapanub Tengah (Tapteng). 
Dilanjutkan dengan Baksos di Sekolah 
Menengah Atas (SMA) 1 Sibolga. 

Para peserta Kontingen Saka Ba¬ 
hari Lanal Saumlaki, terdiri dari 
Serma Pom Deni irawan Susanto 
selaku pembina pendamping. Ayu 
Pascalinda Kundre, Charlene Sarah 
A. Nara, Petrus K.Samuel.J Mang¬ 


gala, h. Jafar dan Rahmad dari Se¬ 
kolah Menengah Atas (SMA) Neg¬ 
eri 1 Tanimbar Selatan (Tansel). 
Henrika metantomwate, Martina 
Laritmas, Mathilda D. Samponu 
dan Isaias Teftutul dari SMA Budi 
Mulia Saumlaki serta Yusuf Orat- 
mangun dari Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tansel. 


Selain Deputi Menpora Faizal Ab¬ 
dullah dan Wabup Sibolga, turut 
hadir juga Wabup Tapanuli Ten¬ 
gah Darwin Situmpul SE, Danla- 
nal Sibolga Letkol Laut (P) Betra 
Warman, Kapolres Sibolga AKBP 
Edwin Hatorangan Harianza, Ka¬ 
polres Tapanuli Tengah AKBP 
Sukamad, Dansatrad 234 Sibolga 
Mayor Lek Alfredesiner anea. Wakil 
Ketua DPRD Sibolga Bpk Zamil 
Z Tumori, Ka Kuarcab Sibolga & 
Tapanuli Tengah, Dandim Setengah 
Sibolga Kapten Sutrisna, Seluruh 
Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan 
SMA se Tapteng- Sibolga dan unsur 
Maritim Sibolga dan Tapteng. 

Rangkaian kegiatan yang diikrti oleh 
Kontingen Saka Bahari Lanal Saum¬ 
laki pada Sabtu (7/9) adalah Wisata 
Bahari ke tempat Bersejarah Pertem¬ 
puran TNI AL di Kompleks Lanal Si¬ 
bolga dan Wisata Bahari ke Monumen 
Oswald Siahaan di Desa Panakalan 
Kecamatan Tapianob Dua Tapteng. 

Kunjungan ke Lanal Sibolga, Mako 
Lanal Sibolga untuk Rekreasi ber¬ 
sama Anggota Lanal Sibolga, Kirab 
Bahari di Kota Sibolga Star dari Mako 
Lanal Sibolga Finish di Pelabuhan 
Dermaga Umum Sibolga dimana tiap 
kontingen menggun^an pakaian 
adat masing-masing daerah Kirab 
dengan mengelbingi Kota Sibolga se¬ 
jauh 3 km yang dipimpin oleh Dan- 
satgas Pelantara IX Sail Nias Tahun 
2019 Kolonel Marinir Dewa. (L02) 



Minyak Tanah Melarat 

LARAT - Beberapa hari terakhir 
ini masyarakat di Kota Larat, Keca¬ 
matan Tanimbar Utara (Tanut) menge¬ 
luhkan adanya kelangkaan minyak 
tanah. Menurut beberapa warga kota 
tersebut, mengeluhkan terbatasnya 
jumlah minyak tanah yang dibeli pada 
agen penyalur di pasar Larat. 

“Saya hanya dapat membeli lima 
liter saja. Tidak dapat membeli lebih 
dari itu,“ kata Robi, warga desa Lel- 
ingluan pada Kamis (5/9). 

Selanjutnya, Ottis warga Ritabel 
menyatakan kurangnya jumlah bah¬ 
an bakar jenis minyak tanah ini suda 
terjadi sejak awal bulan September. 
“Kalau bulan-bulan sebelumnya, 
minyak tanah masih melimpah dan 
tersedia, namun dari tanggal 3 dan 
4 September. Minyak tanah sudah 
mulai jarang dari agen sampai di 
pengencer,“ jelas dia. 

Salah satu karyawan penyalur 
BBM di kota itu mengakui jika ba¬ 
han bakar yang langka itu terjadi 
karena terlambatnya pasokan min¬ 
yak dari Pertamina Saumlaki. Meski 
dirinya tidak menyebutkan secara 
rinci kendala terlambatnya pasokan, 
ia memastikan bahwa bahan bakar 
yang digunakan untuk memasak 
didapur tersebut dapat tersedia da¬ 
lam waktu dekat. “Sebab jadwalnya 
dua truk dari Saumlaki dalam per¬ 
jalanan mengirimkan pasokan ke 
Larat,“ ungkap karyawan yang tidak 
ingin disebut namanya tersebut. 

Ditambahkan, pihaknya ti¬ 
dak memiliki niat untuk me¬ 
manipulasi pasokan BBM, 
sebab hal ini merupakan kebu¬ 
tuhan dasar masyarakat. (LOl) 


Kajian Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Zonasi di Selam 


ADAUT - Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN melakukan 
kegiatan Konsultasi Publik Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam 
rangka Penyusunan Rencana Rinci 
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 
Pulau Selaru pada (4/9) di Adaut. 

Royger Maniur Simanjuntak, 
Kepala Seksi Wilayah 2 Dirjen Pena¬ 
taan Kawasan, Direktorat Jenderal 
Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN 
dalam laporannya mengatakan, ka¬ 
jian yang dilakukan sebenarnya ter¬ 
hadap seluruh Pulau Selaru, namun 
karena keterbatasan masalah luasan 
wilayah yang harus dikaji, maksimal 
hanya 5,000 ha, maka diprioritaskan 
wilayah yang harus disiapkan ren¬ 
cana detail Pulau Selaru. 

“Berdasarkan kajian. Desa Adaut 
paling memiliki kemampuan lahan. 


disamping harus disesuaikan dengan 
rencana tata ruang di level provinsi, 
level kabupaten yang harus menjadi 
acuan dalam penyusunan rencana 
tata ruang tersebut, jelasnya. 

Menurut dia dalam rencana tata 
ruang kabupaten. Desa Adaut se¬ 
bagai pusat pelayanan skala ke¬ 
camatan, namun oleh Kemente¬ 
rian ATR/BPN sebelumnya telah 
ditetapkan sebagai wilayah peren¬ 
canaan dari rencana detail tata ru¬ 
ang yang akan disusun. 

“Oleh karena itu, kali ini akan 
dilakukan kajian lingkungan hidup 
strategis, walau hal ini telah dibahas 
pada pertemuan sebelumnya, na¬ 
mun belum sampai pada isu pem¬ 
bangunan berkelanjutan prioritas.,” 
kata dia. 

Asisten Bidang Administrasi Set- 


Polisi Sosialisasi Saber Pungli di Werain 


WERAIN - Kepolisian melaku¬ 
kan sosialisasi Peraturan Presiden 
nomor 87 tahun 2016 tentang Sat¬ 
uan Tugas Sapu Bersih Pungutan 
Liar di Desa Werain , Kecamatan 
Selaru pada Jumat (6/9). 

Dalam sambutannya. Bintara 
Pembinan Keamanan dan Ketert¬ 
iban Masyarakat (Bhabinkamtib- 
mas) Desa Werain, Bripda Wan- 
to Isran menyatakan masyarakat 
memiliki peran dalam Satgas Saber 
Pungli. Peran dan langkah-langkah 
ditu harus diketahui para peserta 
sosialisasi dalam memerangi Pungli 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 
peraturan tersebut. 

Dikatakan potensi pungli yang 
dapat terjadi pada tempat pelayanan 


publik maupun di Instansi-instansi 
Pemerintah harus terus ditekan. 

Sekitar 10 orang mengikuti so¬ 
sialisasi Peraturan Presiden yang 
bertempat tinggal di pesisir pantai 
Desa Werain tersebut. 

"Dengan disosialisasikan Pera¬ 
turan Presiden ini,walaupun be¬ 
rada pada wilayah pulau terluar 
atau perbatasan. Masyarakat dapat 
memahami dan mengetahui apa itu 
pungutan liar,” tegas Wanto. 

Ia juga menyatakan, masyarakat 
yang berada dipesisir pantai sangat 
mengapresiasi langkah - langkah 
Bhabirdcamtibmas dalam mensosial- 
isasikan saber pungli sehingga dihara¬ 
pkan dapat mencegah terjadinya pung¬ 
utan liar yang merugikan daerah. (MH) 


da Kabupaten Kepulauan Tanimbar 
Bambang Eko Priyanto mengatakan. 
Pulau Selaru mendapat perhatian 
penuh dari Pemerintah karena 
dinilai strategis untuk kepentingan 
pertahanan negara, dan pengem¬ 
bangan ekonomi daerah. 

“Kita perlu bangga, karena wilayah 
ini ke depan akan dikembangkan dan 
menjadi penyokong ekonomi daerah, 
bahkan bangsa ini.” Dijelaskan juga 
bahwa Pemerintah telah menyetujui 
PoD Blok Masela, dan Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar ditetapkan 
sebagai lokasi pembangunan LNG 
Proyek Strategis Nasional tersebut 
dan pemerintah sangat berharap, 
pembangunan proyek ini dapat 
memberikan manfaat dan dampak 
positif bagi masyarakat di Malu¬ 
ku, khususnya di Tanimbar. (KOI) 


NOMOR PENTING 


0 Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

0 Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

0 Pengaduan PTSP 
0812-4740-5697 

0 Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

0 RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

0 Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

0 Damkar MTB 
0821-9836-5288 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 




























TANIMBAR RAYA 


2 SEPTEMBER 2019 


03 '^K/elenmimilkaa 



Perayaan HUT GPM di Saumlald, Khidmat dan Meriah 


SAUMLAKI - Ribuan umat 
Kristen di Kota Saumlaki, meng¬ 
hadiri ibadah Syukur Hari Ulang 
Tahun (HUT) Gereja Protestan 
Maluku (GPM) ke 84 yang dilak¬ 
sanakan di Taman Kota Saumlaki, 
Jumat (6/9) malam. 

Selain umat, dalam ibadah 
syukur itu yang dilaksanakan oleh 
Jemaat GPM Saumlaki, Klasis Ta- 
nimbar Selatan (Tansel) itu hadir 
pula Bupati Tanimbar Petrus Fat- 
tolon bersama Ny, Joice Fatlolon/P; 
Wakil Bupati Agustinus Utuwal- 
ly bersama Ny. J. Utuwally/B dan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Piet- 
erson Rangkoratat bersama Ny , 
para pimpinan Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda), 
para pimpinan SKPD serta ratusan 
tamu undangan lainnya. 

Dalam Imotbahnya, Pembantu 
Rektor (Purek) III Universitas Kris¬ 
ten Indonesia Maluku (UKIM) , 
Pdt. DR. Steve Gazpersz, MA men¬ 
gajak umat Kristiani khususnya 
'emaat GPM di seluruh Kepulauan 
"animbar agar mensyukuri berkat 
yan^ diberikan oleh Tuhan. 

‘Tanah Tanimbar ini telah 
diberikan karunia oleh Tuhan, mu¬ 
lai dari hasil laut hingga minyak di 
Blok Masela. Jangan sampai berkat 
ini malah membuat lupa Tuhan. 
Termasuk para pejabat yang diper¬ 
caya,” ujar dia dalam khotbahnya. 

Ibaaah ini sendiri berjalan 
khusyuk namun meriah, sebab 
diwarnai dengan puji-pujian dan 
penyembahan oleh umat dan ti¬ 
ap-tiap sektor yang ada di jemaat 
GPM Saumlaki. 

Sementara itu Ketua Klasis Ta- 


Tc 










nimbar Selatan (Tansel), Pdt. Len- 
ny Bakarbessy Rangkoratat, S.Th 
menyatakan pada tahun ini GPM 
memfokuskan pada peningkatan 
pelayanan keluarga yang sejalan 
dengan Tema sental ‘Tetap Ber¬ 
syukur dan Memperbaharui Diri’. 
Serta mengucap syukur oleh kare¬ 
na anugerah, kemurahan Tuhan 
yang telah menuntun, memberkati 
dan menyertai GPM dalam mema¬ 
suki 84 tahun pelayanan. 

“HUT GPM ke-84 ini gereja tetap 
bersyukur sambil memperbaharui 
diri, dimana gereja dalam men¬ 
jalankan tugasnya lewat bersekutu, 
bersaksi dan melayani di tengah-ten¬ 
gah negara Repuolik Indonesia, se¬ 


cara khusus di Maluku dan Maluku 
Utara,” kata dia pada Sabtu (31/8). 

Lenny mengungkapkan seka¬ 
lipun ada berbagai tantangan dan 
masalah disekitar kehiduan bersa¬ 
ma dalam kemajemukan negara, 
namun segala hal bisa dilewati da¬ 
lam bingkai hidup bersama, hidup 
orang basudara karena GPM juga 
hadir sebagai gereja orang basuda¬ 
ra yang saling menghargai antara 
sesama umat beragama. 

Dalam merayakan HUT GPM 
ke-84 di Tansel, Panitia Perayaan 
Hari-Hari Besar Gerejawi pun 
menggelar berbagai lomba, dian- 
taranya lomba banding paduan su¬ 
ara Mars GPM, baris kreasi, pidato 


dan fashion show. 

Selain itu juga diadakan sosialisasi 
Peraturan Gereja Protestan Maluku 
bagi warga Jemaat GPM Saumlaki dan 
seminar dengan tema Pengaruh Med- 
sos dan IT terhadap pembentukan 
karakter anak dan remaja dengan mel¬ 
ibatkan anak dan remaja GPM Saum¬ 
laki, Angkata Muda GPM, para pen¬ 
deta dan vikaris se-Klasis Tanimbar 
Utara (Tanut) dan Klasis Tansel serta 
siswa katekisasi dengan narasumber 
Sekretaris Umum Sinode GPM, Pdt. 
E.T Maspaitella. Selanjutnya Diskusi 
Publik tentang Kekerasan Pada Per¬ 
empuan dan Anak, yang dihadiri oleh 
Kata Menteri Pemberdayaan Perem¬ 
puan dan Perlindungan Anak. (LOl) 


Pemkab Dituntut Bayar Uang Jalan Poros 


Penanaman Cabai Dewata di Kelompok Tani Kabiarat 


SAUMLAKI - Warga Desa OHHt 
memberikan peringatan kedua kepa¬ 
da Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Kepulauan Tanimbar berupa pe¬ 
masangan plang di jalan poros Kota 
Saumldd, Rabu (4/9) lalu. 

Bentuk pemasangan plang itu di¬ 
duga karena lahan milik warga yang 
digunakan membangun jalan poros 
belum dibayarkan oleh Pemda. Hal itu 
dibenarkan oleh kuasa hukum keluarga 
Desa Olilit, Paulinus Sarbunan, SH,.MH. 

“Sejak tahun 2012, Pemda meng¬ 
gusur jalan di atas lahan klien kami 
untuk membangun jalan poros. Lahan 
yang seluas 12,36 Ha ini belum diba¬ 
yarkan oleh Pemda, sebelumnya pem¬ 
da hanya bayar tatanaman saja,” ujar 
Sarbunan kepada SimpulRakyat. 

Ia menambahkan, masyarakat 
Olilit sudah sering kali lalukan 
pendekatan persuasif dengan pihak 
Pemkab Tanimbar, namun belum 
menemukan solusinya hingga saat ini. 

“Klien kami (masyardcat Olil¬ 
it) sudah beberapa kali melakukan 
pendekatan-pendekatan dengan Pem¬ 
da, tapi sampai saat ini belum mene¬ 
mukan jalan keluar. Oleh karena itu, 
tanggal 12 Agustus 2019 lalu, kami su¬ 
dah layangkan surat somasi atau tegu¬ 
ran pertama, tapi tidak direspon. Jadi 
kami berikan teguran kedua berupa 
plang ini,” sambung Sarbunan. 

Menumtnya, jil^ Pemkab Tanimbar 
tidak lagi menan^api, maka langkah 
hukum selanjutnya adalah akan diajukan 


gugatan ke Pengad£an Negeri (PN) Saum¬ 
laki demi mendapat kepastian hukum 

“Mungkin hari Senin atau Selasa 
kami layangkan gugatan ke Penga¬ 
dilan kalau pemda tidak respon,” kata 
Sarbunan menutup komentarnya. 

Sementara itu Kabag Hukum Set- 
da Tanimbar, Brampi Mariolkosu, SH, 
menyatakan pemda telah melakukan 
pembayaran atas tanaman maupun lah¬ 
an yang digunakan untuk membangun 
jalan poros tersebut. Ia mempersilahkan 
jika pihak keluarga, maupun kuasa hu¬ 
kum untuk menempuh jHur hukum. 

“Silahkan (proses hukum) saja, 
itu hak mereka. Tapi menurut kami. 
Pemda sudah memhayar semuanya,” 
ujar Mariolkosu melalui sambungan 
telepon seluler, Minggu (8/9). (SRT) 



KABIARAT - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon didampingi 
Ketua TP PKK Tanimbar melalaikan 
penanaman perdana tanaman cabai 
varietas dewata di lahan milik Kelom¬ 
pok Tani Katutuan, Desa Kabiarat, 
Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) 
(6/9). Kepala Dinas Pertanian Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, Reinhard 
Matatula dalam laporannya menyam¬ 
paikan bahwa tanaman cabai ini akan 
ditanam di 10 Kecamatan dengan to¬ 
tal lahan 20 ha dengan menggunakan 
pupuk organik. Bantuan benih serta 
pupuk diperoleh dari dana Tugas Pem- 
bantuan/TP Satker Dinas Pertanian 
Provinsi Maluku untuk 17 kelompok 
tani di Kabupaten Kepulauan Tanim¬ 
bar. Dijelaskan pula bahwa sistem pena¬ 
naman akan diatur luasannya secara 
bergilir untuk mengatur produksi cabai 
sehingga kebutuhan masyarakat dapat 
temenuhi setiap saat dan juga mence¬ 
gah terjadinya penumpukan di pasar. 

Bupati Fatlolon dalam sambutan¬ 
nya mengapresiasi para petani yang 
telah bekerja keras membantu Pe¬ 
merintah Daerah untuk memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat, ter¬ 
lebih khusus bagi Kelompok Tani Ka¬ 
tutuan dibawah pimpinan Boy Lutur- 
mele yang memiliki lahan seluas 2 ha 
yang ditanami dengan berbagai jenis 
sayur-sayuran. Fatlolon juga menga- 
preseasi Dinas Pertanian Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar yang telah beker¬ 
ja keras melakukan pendampingan ke¬ 


pada para kelompok tani. Pemerintah 
Daerah tidak menutup mata terhadap 
kerja-kerja keras yang telah dilakukan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pasar. Kedepan kita akan memberikan 
perhatian lebih kepada para Kelompok 
Tani khususnya bagi kelompok yang tel¬ 
ah menunjul^ bukti nyata^ tandasnya. 

Bupati Juga berharap agar Dinas 
Pertanian oisa menggerakan kelom¬ 
pok-kelompok tani yang baru dengan 
meniru kelompok-kelompok tani yang 
sudah berhasil agar daerah ini akan 
maju melalui sektor pertanian. Dika¬ 
takan juga karena selain memenuhi ke¬ 
butuhan pasar, hasil pertanian ini juga 
dapat mendorong peningkatan kese¬ 
jahteraan keluarga para petani. Fatlolon 
mengingatkan bahwa saat Blok Masela 
beroperasi di daerah ini tentunya kebu¬ 
tuhan sayur mayur akan meningkat ta¬ 
jam. Olen karena itu peluang di bidang 
pertanian ini sangat besar dan menjan¬ 
jikan bagi para kelompok tani. 

Ia juga berharap agar lahan milik 
Kelompok Tani Katutuan ini dapat 
dikembangkan menjadi agrowisata, 
apalagi letaknya yang tidak jauh dari 
jalan utama menuju Kota Saumlaki 
dan sudah mulai menggunakan sen¬ 
tuhan teknologi untuk pengelolaan 
lahan juga pemeliharaan tanaman. 
Setelah sambutan dilanjutkan dengan 
penyerahan bantuan saprodi kepada para 
kelompok tani secara simbolis dan dilan¬ 
jutkan dengan penanaman bibit cabai 
pada lahan yang telah disediakan. (KOI) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















04 gfeIL^l®imiii!iL[kM 


2 SEPTEMBER 2019 


MALUKU RAYA 



Napak Tilas Nen Dit Sakmas, Pencetus Larvul Ngabal 


LANGGUR - Napak tilas Nen 
Dit Sakmas merupakan wujud 
dari perjalanan Nen Dit Sakmas 
dalam mempelopori pencetusan 
Hukum Larvul Ngabal. 

Napak Tilas ini dengan berjalan 
kaki menelusuri jalan yang pernah 
dilalui oleh Tokoh Perempuan Kei 
Nen Dit Sakmas dari asalanya Desa 
Letvuan Woma Rer Kecamatan 
Hoat Sorbay bagian Barat Kei Kecil 
sampai pada tempat peristirahatan 
terkahir atau makamnya di Ohoi 
Samawi Kecamatan foi Timur. 
Napak Tilas dimulai dari Ohoi 
Letvuan tersebut diawali dengan 
ritual adat dilokasi bersejarah atau 
makam keluarga Nen Dit Sakmas 
yang dipimpin tua adat tertentu 
yaitu penjaga/juru kunci lokasi 
Makam Keluarga Nen Dit Sakmas, 
setelah itu peserta baru dapat 
melakukan perjalanan Napak Ti¬ 
las yang digelar dari Ohoi Letvuan, 
Rabu (4/9). 

Napak Tilas dipimpin langsung 
oleh Ketua Pemberdayaan Kese¬ 
jahteraan Keluarga (PKK) Kabu¬ 
paten Maluku Tenggara (Malra) Ny. 
Eva Hanubun dan Wakil Ketua PKK 
Malra, Ny. R. Beruatwarin dengan 


membawa Bakul/Saloy Suku Kei. 
Napak Tilas Peringatan Nen Dit 
Satoas merupakan wujud meng¬ 
hargai Nen Dit Sakmas Tokoh Per¬ 
empuan Kei yang mencetuskan Hu¬ 
kum Adat Larvul Ngabal Suku Kei. 

Peserta melakukan perjalanan 
Puluhan Kilo Meter ini melewati 
Hutan dan Ohoi-ohoi yang pernah 
disinggahi Nen Dit Sakmas, dengan 
Kabaya Putih berikatkan kain Kun¬ 
ing seluruh peserta, baik dari PKK 
yang mewakili Organisasi Perangkat 


Daerah (OPD), serta PKK Desa-de¬ 
sa melakukan perjalanan secara 
estafet yaitu dibagi dari satu lokasi/ 
ohoi sampai pada Makam Nen Dit 
Sakmas di Ohoi Samawi. 

Kegiatan yang dilaksanakan PKK 
Kabupaten Maluku Tenggara ini 
mendapat respon luar biasa, karena 
sejak daerah ini terbentuk sebagai 
suatu kesatuan Pemerintahan, baru 
pertama kali dilaksanakan. Ke¬ 
giatan ini merupakan bagian dari 
Puncak Peringatan Hari Nen Dit 


Sakmas yang berlangsung pada 7 
September 2019. 

Mengutip pernyataan Bupati Malra 
M. Thaher Hanubun saat deklarasi 
penetetapan tanggal, 7 September se¬ 
bagai Hari Nen Dit Sakmas, Hanubun 
menegaskan bahwa sebagai mas¬ 
yarakat adat kita harus menghargai, 
menghormati, mengangkat harkat 
dan martabat wanita Kei. 

“Karena kita semua adalah satu 
namun setelah datangnya agama 
maka ada yang masuk Katholik, 
ada yang masuk Islam, ada yang 
masuk Protestan dan ada yang 
bertahan tetap Hindu, tetapi ses- 
unggunya kau adalah aku dan aku 
adalah kau,” kata dia. 

Makna dari semua perjalanan ini 
menurut Hanubun sangat luar biasa, 
karena Nen Dit Sakmas tokoh wan¬ 
ita Kei dan tokoh-tokoh Leluhur 
lainya bersama-sama menetapkan 
hukum adat Kei Larvul Ngabal di 
rumah Amalir Loor di Desa Ellar. 
“Selain itu kegiatan ini juga merupa¬ 
kan pengembangan wisata budaya 
yang perlu dikembangkan dan dile¬ 
starikan karena tidak dimiliki oleh 
semua daerah,” tegas Bupati. (K06) 


Pangdam Lantik 349 Tamtama 


Murad Ismail ^resiasi Kontribusi GPM 


AMBON - Sebanyak 349 man¬ 
tan siswa Secata TNI AD PK Ge¬ 
lombang 1 TA 2019 Kodam XVI/ 
Pattimura dilantik menjadi Prajurit 
TNI AD dengn pangkat Prajurit 
Dua (Prada) oleh Pangdam XVI/ 
Pattimura Mayjen TNI Marga Tau- 
fiq, bertempat di Lapangan Upacara 
Mako Rindam XVI/PTM Desa Suli 
Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku 
Tengah (Malteng) pada Sabtu (7/9). 

Pelantikan yang digelar dalam 
rangkaian upacara penutupan pen¬ 
didikan pembentukan pertama 
ini, tampil sebagai lulusan terbaik 
Umum Prada Abdul Saleh Tuasikal 
(Umum dan jasmani). Prada Saripu 
Salampessy (Sikap dan Perilaku), 
Prada Arif Fodian (Akademik) dan 

Prada Josuto Maspaitella (Pulau 
Terluar). Hal tersebut membuktikan 
bahwa putera daerah tidak kalah 
dalam hal prestasi asal mau berlatih 
keras dan sungguh-sungguh. 

Dihadapan seluruh prajurit Baru, 
Pangdam menyampaikan ucapan 
selamat karena telah menyelesaikan 
Pendidikan Pertama Tamtama TNI 
AD Gelombang I Tahun 2019 dan 
dilantik menjadi Tamtama TNI AD. 

“Keberhasilan yang didapatkan ini 
merupakan hasil kerja keras, dukungan 
dan doa dari orang tua serta keluarga 
masing-masing ddam mewujudkan 
keinginan untuk bercita-cita mengabdi 
kepada bangsa dan negara melalui pro¬ 
fesi sebagai Prajurit TNI AD,” ujar dia. 

Lebih lanjut Pangdam menyam¬ 
paikan, hal ini merupakan langkah 
awal dari rangkaian pengabdian ka¬ 
lian sebagai prajurit TNI AD. Den¬ 
gan selesainya pendidikan ini. Pra¬ 
jurit sekalian telah memiliki bekal 
yang cukup matang dalam hal pen¬ 
getahuan dan keterampilan kepraju¬ 
ritan untuk melanjutkan pendidikan 
sesuai kecabangan masing-masing. 

“Pada pendidikan pembentukan 
di kecabangan masing-masing baik 


Armed, Infateri, Kavaleri, Zeni, Arha- 
nud, Bekangdam, dan lainnya, kalian 
akan didik dan digembleng secara 
lebih khusus sehingga penerapan dan 
pengembangan semua pengetahuan 
yang diperoleh selama pendidikan 
dasar dapat diaplikasikan dengan 
baik sebagai bekal untuk pengabdian 
selanjutnya,” ujar Pangdam. 

Dikatakan sebagai Prajurit baru, 
kalian harus segera menyesuaikan 
diri dengan kehidupan di lingkun¬ 
gan keprajuritan, baik dalam sikap 
dan perilaku yang hendaknya selalu 
berpedoman pada nilai-nilai Sapta 
Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib 
TNI. “Saya yakin dan percaya bahwa, 
kalian telah memiliki bekal yang cuk¬ 
up matang dalam hal pengetahuan 
dan keterampilan keprajuritan untuk 
melanjutkan pendidikan sesuai ke¬ 
cabangan masing-masing,” kata dia. 

Ia juga mengucapkan terima kasih 
atas dukungan semua pihak baik 
kepada Danrindam beserta seluruh 
jajarannya termasuk para guru mi¬ 
liter dan pelatih yang telah mensuk- 
seskan pendidikan dengan baik dan 
lancar, serta kepada para orang tua 
prajurit yang telah mempercayakan 
Rindam untuk mendidik putra-pu¬ 
tranya menjadi Prajurit TNI AD. 

Usai pelantikan dan penutupan 
pendidikan tersebut, ribuan kerabat 
baik orang tua maupun sanak keluar¬ 
ga para mantan siswa Secata langsung 
menyambut mereka. Tampak suasa¬ 
na sukacita mendominasi, usai anak 
mereka dilantik menjadi prajurit 
TNI AD. Tidak lupa Atraksi bela diri 
militer Yongmodo dan Mountener- 
ing memeriahkan Upacara Penut¬ 
upan Dikmata TNI AD gelombang 
I tahun anggaran 2019. Atraksi yang 
dilakukan oleh para abituren praju¬ 
rit siswa itu berhasil membuat decak 
kagum para undangan termasuk 
para orangtua yang menyaksikan 
upacara penutupan tersebut. (MOl) 


AMBON - Gubernur Maluku Murad 
Ismail mengapresiasi pimpinan dan umat 
Gereja Protestan Maluku (GPM) atas kon¬ 
tribusi dalam kehidupan bersaudara dan 
diskursus membangun semangat kebang- 
saan bagi masyarakat di daerah itu. 

“Melihat usia GPM yang memasuki 
usia ke-84 hari ini, menandakan bahwa 
lembaga agama ini sudah lahir 10 ta¬ 
hun sebelum Provinsi Maluku berdiri 
maupun Indonesia merdeka,” kata dia 
saat menghadiri perayaan 84 tahun 
GPM di Ambon, Jumat (6/9). 

Menurut dia, usia semakin tua 
mengindikasikan bahwa GPM telah 
mengambil pilihan monumental sebagai 
gereja serta berperan dan berkontribusi 
dalam formasi awal kemerdekaan In¬ 
donesia, dan menopang program-pro¬ 
gram pemerintah hingga saat ini. “Bagi 
saya, GPM telah berperan penting 
dalam konteks memperkuat pilar-pi¬ 
lar kebangsaan, terutama membangun 
tatanan kerukunan hidup antarumat 
beragama di Maluku dan Indonesia 
pada umumnya,” katanya. 

la berharap, GPM dengan usia 
yang semakin tua tetap setia pada 
panggilan sebagai gereja yang hidup di 
MaluKu dan Maluku Utara, serta terus 
menanam dan menyiram benih-benih 
Injil sebagai kabar baik dan pembe¬ 
basan bagi semua ciptaan. 

Mantan Kakor Brimob Polri terse¬ 
but juga meminta GPM terus berparti¬ 
sipasi di ruang publik, mengusahakan 


kesejahteraan bersama, merajut relasi 
dan kerja sama antaragama, merawat 
perdamaian dan persaudaraan, menja¬ 
dikan masalah kemiskinan sebagai mu¬ 
suh bersama yang harus diatasi. 

“Dengan oasis ratusan jemaat yang 
tersebar di Maluku dan Maluku Utara 
serta didukung birokrasi yang rapi dan 
organisasi yang kuat, GPM hendakn¬ 
ya terus eksis menjadi ‘Gereja Orang 
Basudara dan terus berkembang serta 
maju di tengah era perubahan yang 
kian global,” katanya. 

Dia menambankan tantangan dan 
persoalan menggereja, beragama, dan 
bermasyarakat tentu al^ semakin rumit 
dan kompleks sehingga diperlukan peru¬ 
bahan-perubahan p^a aras lokal, nasion¬ 
al, maupun dobal. “Mau tidak mau, suka 
tidak suka, Hta semua termasuk warga 
GPM hams menghadapi pembahan glob¬ 
al tersebut dengan bijafeana,” katanya. 

Gubernur Murad juga memandang 
tema perayaan sukuran HUT GPM ta¬ 
hun ini, yakni “Gereja Yang Bersyukur 
Dengan Membaru Diri” sebagai tepat 
karena tidak hanya menekankan aspek 
bersyukur tetapi yang terpenting mem¬ 
barui diri secara terus menerus. “Di 
era digital saat ini semua masyarakat 
mengalami guncangan dan perubah¬ 
an cepat, termasuk dalam kehidupan 
beragama dan bergereja. Karena itu, 
sangat diperlukan daya lentur gereja 
dan agama-agama untuk merespons 
perubahan tersebut,” katanya. (POl) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 









MALUKU RAYA 

2 SEPTEMBER 2019 

NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 

HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 

1 

KM SIRIMAU 

SELASA 

17 September 

20.00 WIT 

17 September 

22.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


SABTU 

31 Agustus 

23.00 WIT 

01 September 

01.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 

SABTU 

28 September 

05.00 WIT 

28 September 

07.00 WIT 

2 

KM LEUSER 

RABU 

28 Agustus 

06.00 WIT 

28 Agustus 

08.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 


RABU 

25 Agustus 

06.00 WIT 

25 Agustus 

08.00 WIT 

SABTU 

07 September 

12.00 WIT 

07 September 

15.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 

SABTU 

05 Oktober 

12.00 WIT 

05 Oktober 

15.00 WIT 

3 

KM PANGRANGO 

JUMAT 

30 Agustus 

08.00 WIT 

30 Agustus 

10.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 

PERSIAPAN 

DOCKING 

SENIN 

02 September 

07.00 WIT 

02 September 

09.00 WIT 

BANDA-AMBON 


Puncak Perayaan HUT Kota Ambon ke 444 



AMBON - Walikota Ambon, Rich- 
ard Louhenapessy selaku Upulatu Kota 
Ambon mengajak warga Kota agar 
senantiasa melakukan kebaikan sebagai 
warisan untuk masa depan anak cucu. 
Hal ini diutarakannya pada upacara 
puncak perayaan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke 444 Kota Ambon bertempat 
di Lapangan Merdeka, Sabtu (9/7). 

Dihadapan tamu undangan Wa¬ 
likota sampaikan rasa syukur kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa atas bertam¬ 
bahnya usia Kota Ambon dan atas 
karunia ini seluruh ASN, warga Kota 
pada Rabu,5/9/19 melaksanakan Doa 
Untuk Ambon di dua lokasi berbeda 
yakni Islamic Center dan Sport Hall. 

Sebelum puncak HUT Kota Am¬ 
bon hari ini, lanjut Walikota kemarin 
dilaksanakan Amboina Music Karnaval. 
Acara ini diramaikan oleh peserta dari 
Pemerintah, Swasta, Desa, Kelurahan, 
Gojek, Grab, warga Papua, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Batak dan Makassar. 
“Dengan keterlibatan semua pihak, ini 
membuktikan adanya dukungan agar 
Ambon menjadi Kota Musik Dunia,” 
terang walikota. 

Ditambahkan dengan usia ke 444 
ini. Kota dipenuhi dengan nuansa 
musik, karena didalam musik ada sim¬ 
bol cinta dan kasih sayang. Untuk itu 
Walikota mengajak warga masyarakat 
untuk penuhi Ambon dengan cinta 
dan kasih sayang. “Ambon penuh den¬ 
gan cinta harus dimulai dari Keluarga, 
Sekolah, Pelavanan di Perkantoran, Pe¬ 
layanan Kesenatan,” terang Walikota. 

Walikota juga mengajak warga 
untuk selalu tebarkan kebaikan dan 
bukan sebaliknva serta selalu menjaga 
kebersihan lingkungan. 

Di HUT Kota Ambon kali ini se- 


TIAKUR - Gebyar Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat 
Kabupaten Maluku Barat Daya 
(MBD) resmi dibuka pada Jumat 
(6/9) langsung oleh Bupati Benyam- 
in Th. Noach, S.T. bersama Bunda 
PAUD MBD Ny. Rely Noach yang 
juga adalah Ketua TP. PKK MBD. 

Acara pembukaan Gebyar PAUD 
dilaksan^an di Gedung Serbaguna 
Tiakur dengan tema tahun ini “Kita 
Tingkatkan Layanan PAUD Yang 
Berkualitas Menuju Generasi Emas”. 
Acara dimeriahkan dengan pertun¬ 
jukan tari tarian dan peragaan busana 
oleh anak peserta PAUD Kecamatan 
Leti, Moa, Lakor, Kisar, dan Romang. 

Pemukulan Tifa oleh Bupati MBD 
bersama Ketua DPRD Kabupaten 
MBD menandai dimulainya Gebyar 
PAUD Kabupaten MBD 2019. 

Turut hadir dalam acara tersebut 


lain dihadiri oleh Gubernur Maluku, 
Murad Ismail dan Jajaran Forkopimda 
Provinsi dan Kota Ambon juga had¬ 
ir Kepala BNPB RI, Doni Moenardo, 
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Airin 
Rachmi Diany yang adalah Walikota 
Tangerang Selatan, Wakil Walikota 
Palu, Sigit Purnomo yang sering disapa 
Pasha Ungu. 

Airin dikesempatan itu sampaikan 
rasa bangga atas sejumlah pencapaian 
yang diraih Pemerintah Kota Am- 
Don pada usiannya yang ke 444 tahun 
di bawah kepemimpinan Richard 
Louhenapessy. “Saya merasa bangga 
atas sejumlan keberhasilan yang tel¬ 
ah diraih Pemerintah Kota Ambon di 
bawah kepemimpinan Walikota Am¬ 
bon, Pak Richard Louhenapessyrung- 
kap Airin. 

Selain itu, Airin selaku Ketua De¬ 
wan Pembina Apeksi juga sampaikan 
dukungan agar Ambon ditetapkan se¬ 
bagai Kota Musik Dunia. “Apeksi dan 
Pemerintah Kota se Indonesia sangat 
mendukung agar Kota Ambon pada 
bulan Oktober nanti bisa ditetapkan 
UNESO sebagai Kota Musik Dunia. 

Sementara itu Wakil Walikota Palu 
mengaku sangat berterima kasih kepa¬ 
da Pemerintah Kota Ambon khusus¬ 
nya warga Kota Ambon yang dengan 
begitu luar biasanya membantu Kota 
Palu dalam proses percepatan pemu¬ 
lihan pasca bencana. “Saya mewakili 
warga Kota Palu sampaikan terima 
kasih atas bantuan dan dukungan dari 
Pemerintah kota Ambon khususnya 
Masyarakat Kota Ambon baik beru¬ 
pa dana dan tenaga untuk membantu 
Kota Palu pasca bencana,”ungkap Sigit. 

Sigit juga berharap Ambon ditetap¬ 
kan sebagai Kota Musik Dunia versi 


Ketua DPRD Kabupaten MBD, Chau 
S.E.M. Petrusz, unsur Forkopimda 
(Forum Koordinasi Pimpinan Daer¬ 
ah) lainnya. Pimpinan OPD (Organ¬ 
isasi Perangkat Daerah) terkait, Danki 
Brimob Polda Maluku di Tiakur, para 
Camat, Pengurus TP. PKK Provin¬ 
si Maluku, Darma Wanita serta TP. 
PKK Kabupaten MBD, tenaga Pen¬ 
didik PAUD, rohaniawan, peserta 
PAUD beserta orangtua, dan undan¬ 
gan lainnya yang berkenan hadir. 

Dalam sambutannya. Bupati men¬ 
gapresiasi pelaksanaan Gebyar PAUD 
yang terus dilaksanakan secara rutin 
setiap tahun dan menekankan penting¬ 
nya pendidikan anak pada saat usia dini. 

“Kita yakin sungguh bahwa kekuatan 
Negara ini, masa depan Negara ini ter¬ 
gantung pada generasi mudanya. Anak 
anak sejak dini mesti kita didik, kita 
bina dengan memberikan ilmu peng- 


UNESCO. “Sebagai musisi, saya juga 
berharap Kota Ambon dapat ditetapkan 
oleh UNESCO sebagai Kota Musik Dun¬ 
ia, sehingga banyak hal terkait musik bisa 
dimulai dari Kota Ambon,”tutup Sigit. 

Ditempat yang sama Kepala BNPB, 
Doni Moenardo menyerahkan bebera¬ 
pa anakan pohon kepada Raja, Lurah 
dan Kades. Selain Kepala BNPB, ikut 
menyerahkan anakan pohon adalah 
Gubernur Maluku, Murad Ismail, 
Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lu- 
mowa dan sejumlan petinggi Kodam 
XVI Pattimura. Raja Latuhalat mener- 

PAUD di MBD 

etahuan, adat istiadat dan budi pekerti 
yang baik, sehingga menjadi an^ anak 
yang cerdas, berbudi luhur, anak anak 
yang memiliki rasa nasionahsme yang 
tinggi, yang mampu tumbuh menjadi 
generasi yang tangguh, dan percay- 
Hah, 10 sampai 20 tahun ke depan kita 
memiliki generasi muda yang mampu 
bersaing dimanapun,” ucap Bupati. 

Menurut bupati dalam menghadapi 
masa depan bangsa dengan persain¬ 
gan, baik persaingan global maupun 
persaingan internal di dalam Negara 
sendiri, harus disiapkan anak anak se¬ 
jak usia dini sebagai generasi penerus 
agar mampu berkompetisi menjadi 
bagian dalam persaingan global yang 
semakin keras dan ketat. 

“Kita akan kalah dalam per¬ 
saingan yang ketat itu kalau tidak 
memiliki sumber daya manusia 
yang memadai,” kata Bupati. (K07) 


ima Anakan Palaka Bini, Raja Huku- 
rila menerima anakan Pohon Gaharu, 
Kades Waiheru menerima anakan Po¬ 
hon Meranti, Lurah Lateri menerima 
anakan Pohon Pala dan Lurah Waiha- 
ong menerima anakan Cengkeh Raja. 

Dalam perayaan HUT Kota, Bank 
Negara Indonesia (BNI) dengan dana 
CSRnya juga berpartisipasi dengan 
memberikan bantuan kepada TK 
Adiyaksa dan SD Negeri Rutong. 
Selain BNI pihak BPJS ikut mem¬ 
berikan santunan kepada pekerja 
yang meninggal saat bertugas. (K02) 

Klarifikasi Tes TNI 

AMBON - Kasdam Pattimura Brig¬ 
jen TNI Asep Setia Gunawan klarifika¬ 
si kabar tertutupnya kesempatan put- 
era-puteri Maluku dan Maluku Utara 
yang ingin menjadi Bintara TNI-AD. 

“Berdasarkan Surat Telegram Kasad 
No 2619 tanggal 29 A^stus 2019 
tentang perubahan alokasi rekrutmen 
Bintara PK TNI AD dan hasil keputu- 
san sidang penerimaan Calon Bintara 
Pk. Ta 2019 di Jakarta memutuskan 
untuk Kodam XVI/Pattimura tahun 
ini, hanya membutuhkan II4 orang 
dengan perincian Panda Maluku dari 
daerah Saumlaki 18 orang, Tidore 25 
orang, Tobelo 20 orang, Labuha 38 
orang dan Sanana 13 orang,” jelas dia. 

Kebijakan baru Kasad tentang peru¬ 
bahan alokasi rekrutmen TNI-AD yang 
terbatas berlaku di seluruh Kodam, ini 
terkait dengan anggaran prajurit yang 
harus efektif dan tepat sasaran. (MOI) 


Benyamin Noach Buka Gebyar 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


































ANEKA RAGAM 



2 SEPTEMBER 2019 


Bisnis PdatNomcx’Ci]Shmi,Unti]i^I^oJiitaFai3u]an 



JAKARTA - Bisnis pencetakan 
plat nomor kendaraan mungkin 
dianggap sebelah mata. Mereka ha¬ 
nya dibutuhkan di saat-saat tertentu 
saja. Tapi dengan kreativitas, bisnis 
tersebut bisa menjadi peluang usa¬ 
ha yang menjanjikan. Seperti yang 
dilakukan oleh Agung, yang mem¬ 
buka jasa pembuatan plat nomor 
kendaraan. Bukan sembarang pelat 
nomor, melainkan bisa di-custom 
sesuai selera si pemilik kendaraan. 

“Sekarang yang berkembang yang 
banyak aku bikin plat-plat model luar, 
terutama model Jepang, itu teman- 
teman custom banyak yang senang,” 


kata Agung beberapa waktu lalu. 

Dia menjelaskan, plat nomor 
kendaraan custom ini biasanya di¬ 
gunakan untuk event-event tertentu 
saja, misalnya untuk kontes maupun 
ajang perkumpulan komunitas-ko¬ 
munitas kendaraan. Sementara 
untuk yang digunakan sehari-hari 
pastinya tetap mengindahkan atur¬ 
an yang ada. 

Dia bercerita, ide custom plat no¬ 
mor kendaraan diperolehnya karena 
memang dirinya adalah penggemar 
otomotif. Dari pengalaman yang dia 
dapat, jika ingin punya plat nomor lay¬ 
aknya yang ada di negara lain itu sulit 


diperoleh, harus dikirim langsung dari 
negara yang bersangkutan. 

“Kelamaan itu, dan itu pun nggak 
bisa nyaranin (desainnya) lah, misal¬ 
nya aku pengin ada tulisannya ini, ada 
tulisannya itu. (Akhirnya) aku nyoba 
ngembanginnya ya di situ,” jelasnya. 

Belakangan, jasanya tak hanya 
melayani pembuatan plat nomor 
kendaraan, melainkan logo atau 
nama tertentu untuk kepentingan 
suatu brand misalnya. Untuk mem¬ 
ulai bisnis tersebut, dia mengaku tak 
butuh banyak modal. Bahkan dia 
hanya mengeluarkan biaya tak sam¬ 
pai Rp 5 juta untuk membeli pera¬ 


latan-peralatan yang dibutuhkan. 

“Kalau modal ini kecil, modal 
bikin plat nomor itu nggak sampai 
Rp 5 juta,” sebutnya. 

Plat untuk nomor kendaraan mau¬ 
pun bukan untuk kendaraan dia 
banderol dari Rp 40 ribu sampai Rp 
300 ribu. Mahalnya harga ditentu¬ 
kan dari tingkat kerumitan plat yang 
dibuat. Makin sulit pembuatannya 
tentu akan semakin mahal. 

Dia mengatakan, untuk harga pal¬ 
ing murah adalah plat nomor kend¬ 
araan standar seperti keluaran dari 
Samsat. Sementara yang termahal 
sudah lengkap dengan bingkainya. 

“Paling mahal Rp 300 ribu. Itu su¬ 
dah plat nomor mobil, sudah seka¬ 
lian dibikin bingkainya, tempatnya. 
Tempatnya pakai akrilik,” ujarnya. 

Lanjut dia, konsumen yang meng¬ 
gunakan jasanya tak berasal dari 
kalangan tertentu saja. Mulai dari 
pengguna kendaraan biasa, komu¬ 
nitas, hingga brand-brand tertentu 
adalah konsumennya. 

Berkat bisnisnya tersebut. Agung 
berhasil meraup omzet yang ter¬ 
bilang besar. Dalam seminggu dia 
bisa memperoleh Rp 2-2,5 juta. Jika 
dihitung dalam sebulan adalah Rp 
8-10 juta. Jika sedang beruntung dia 
bisa memperoleh Rp 1,4 juta hanya 
dalam sehari.“Sebulan ya anggap 
lah sekitar Rp 8-10 juta perkiraan 
saya. Terkadang kalau misalnya lagi 
bagus bisa Rp 1 juta sehari, rekor se¬ 
hari pernah Rp 1,4 juta,” tambahnya. 

Bagi yang tertarik membuat plat 
custom di tempatnya bisa men¬ 
gunjungi akun Instagram-nya @ 
agung_lelaki_biasa. Nantinya calon 
pelanggan tinggal mengirimkan 
desain yang diinginkan. Setelah itu 
akan dieksekusi olehnya. (DTK) 



JOURNALIST 
WRITING 
COMPETITION 


Mendorong Eksplorasi dan Optimalisasi Produksi 
Migas Indonesia untuk Keamanan Energi Jangka Panjang 


Berani terima tantangan? Persyaratan : 


TUNJUKKAN KONTRIBUSIMU BAGI 
EKSPLORASI MIGAS DI INDONESIA DAN 
MENANGKAN HADIAHNYA ! 



Tulis artikel menarik mengenal eksplorasi Migas di 
Indonesia dan 3 artikel tertjaik karya 3 lurnalis akan 
memenangkan 3 bualt hadlah rtenarik dan piagam 
dari IPA. Bentuk artikel bebas, dapat 
re, artikel tips bahkan leawancara 
tentang tema yang dilombakan. 


• Lomba terbuka bagi furnalis rrredla cetak dan onSIne dl 
seluruh rrdonesia. 

• T ullsan yang dilombakan harus sudah ditayangkan dl 
media massa sebelun 16 September 2019 dan 
dibuktikan dengan mengirimkan kliping artikel dalam 
bentuk file jpg hi-res. 

• T ullsan yang dikirim adalah karya ortsinil dan tidak 
seriang mengikuti lomba penulisan lainnya. 

• Setiap peserta dapat rrrenglrimkan tulisan 
sebanyak-banyaknya namun harya dapat menang 1 kali. 

• Artikel yang diikutsertakan harus menyebuKan keyieord 
6ksplorasi Migas Indonesia dan IPA Contfcx 2019. 

• Artikel dihaiapkan dapat meningkatkan reputasi positif 
IPA dan IPA Convex 2019. 

• Hadiah tidak dapat ditukar dan kepulusan dewan juri 
tidak dapat diganggu gugat. 

Cara Berpartisipasi: 

Kirim scannetf kliping artikel dan media cetak atau seneen 

cap/ure artikel utuh dari media onlIne ke medrel 9 >wiA(cam.id 

selambat lambatnya 20 September 2019. 

Untuk informasi lebih lanjut: mediaeSwwcom.id 


SUDOKU #007 


5 



8 




1 

2 


8 







9 


4 

1 



5 


7 

6 


2 

7 


6 

3 
















4 

9 


7 

2 


8 

7 


3 



4 

6 


9 







8 


1 

6 




2 



5 


V y 

I Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di seluruh dunia. | 

I Sangat menyenangkan untuk dimainkan, tetapi bisa rumit dan | 

P membingungkan pada awalnya. | 

I Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-angka dari 1 sampai 9 p 

I ke dalam jaring-jaring 9x9 yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada | 

.ngk. „ng berulang di „lu b.ri.. kolom .l.„ koBk. _| j 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































ANEKA RAGAM 


2 SEPTEMBER 2019 


Dukungan keBebeRexha 


LOS ANGELES - Bebe Rexha 
luar biasa kegirangan setelah Tay- 
lor Swift menyatakan dukungann¬ 
ya di Instagram terkait pernyataan 
menyudutkan seorang eksekutif 
dunia musik yang menyebutnya 
terlalu tua untuk bergaya menarik. 

Awal Agustus lalu, pelantun 
lagu “Meant to Be” ini mengaku, 
ia disebut terlalu tua untuk ber- 
foto di media sosial. Bebe yang 
berusia 29 tahun terkejut dan 
merasa terpukul. 

Namun kemudian berdatangan 
dukungan yang membantah per¬ 
nyataan tersebut. Tyra Banks dan 
Rita Ora, termasuk di antaranya. 
Mereka mengatakan, tidak ada 
batasan usia untuk tampil seksi 
dan hanya orang rendah diri yang 
terintimidasi oleh foto-foto itu. 


Belakangan, Taylor Swift yang 
menunjukkan dukungannya un¬ 
tuk Bebe. Bintang yang baru-ba¬ 
ru ini meraih penghargaan Vid¬ 
eo Musik Terbaik Tahun Ini versi 
MTV itu, menanggapi status 
Bebe di Instagram dengan tu¬ 
lisan: “DRAG THEM. 29 YEAR 
OLDS UNITE” yang disertai 13 
emoji berbentuk hati. 

Bebe kegirangan, dan tidak 
mengira Taylor akan menun¬ 
jukkan dukungannya. Sebagai 
informasi, Taylor juga berusia 29 
tahun, sama seperti Bebe. 

Bebe saat ini sibuk menjadi 
penyanyi yang mengiringi tur Jo- 
nas Brother yang berjuduRHap- 
piness Begins”. Ia mengakui, itu 
pengalaman menarik dalam per¬ 
jalanan karir musiknya. (VOA) 


i TEKA TEKI SILANG #007 i 

i i 

I MENDATAR | 

I 1. Rawa yang berumput. 3. Pernyataan yang dapat diterima sebagai ke-1 
I benaran tanpa pembuktian. 7. Sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan | 
I Indonesia. 10. Sudah sedia. 12. Munafik. 14. Pergi menghindar dari ba-1 
I haya. 15. Pembuluh nadi yang besar. 16. Negara di Amerika Tengah. | 
I 19. Cara memahat patung. 21. Teori politik yang tidak menyukai adanya | 
I pemerintah dan undang-undang. 23. Indera pendengar. 24. Keturunan | 
I campuran. | 


I 1. Sudah berisi semuanya. 2. Amateur Boxing Association. 4. Biji se-1 
I mangka yang dikeringkan untuk makanan kecil. 5. Menginjak-injak keras | 
I supaya hancur. 6. Pengambilan anak orang lain secara sah menjadi | 
I anak sendiri. 8. Ala. 9. Memandang ke bawah. 15. Teliti; seksama. 17. | 
I Manusia secara satu-satu. 18. Lambang huruf yang dipakai untuk menu-1 
I lis cepat. 20. Tumbuhan semak yang serat batangnya untuk membuat | 
I tali. 22. Bagian yang didalam. | 


1 



2 


3 

4 


5 



6 










7 


8 


9 
















10 

11 



12 







13 











14 





15 















16 

17 






18 

19 



20 












21 





22 













23 








24 






[SHiitecn diGitcfi 
CAMPAIGN PON XX 

dan PEPARNAS XVI PAPUA 


PESERTA SAYEMBARA TERORI DARI 

- Masyarakat Umum / PNS =— 

(Parasorangan / Kelompok) : 

> KTP PAPUA 

> KTP LUAR PAPUA m C 

- Badan Usaha 


JBNI8 KONTEN YANO DILOMBAKAN 

- Animasi 

- Video 

- Foto 


__ vlf » 

mm ' 

LInk Persyaratan; http8;//bjt.ly/2YqtxcD 

Waktu Pelaksanaan : 

01 AOuslus • 25 September 2019 

CP I 08219791599» ( Krl( ) 


# Rp. 642.500.000,- 

■ Olikominfo Provinil Popuo 


—StUeve /t or Abt.'» 



I 


t N TH6 2009 SWDROYMovtg 

TMe: soowt> 

oE AutoMATic pooR& ,, 

OVEMlNt ONi -Tue 

le? actc;auv sowb , 


A OM?, 

OOHNMV 06PR 

WHD RAV£D> 

WfLUV WONKA 

IM 'tiM 

ANP 

Cf/oCoLA-TB BAcrcflY" 

WA^ ALLB^^OlC 
'TO CHOCOLA'TB^ 


OiBlributed by Andrews McMeel for UFS. 


1 <X> 


m WWW.npteV8.com 


7 R^dey’s-Pens^atauTkkds! 

“...adalah ilegal untuk meninggal di Falciano Del Massico, Italia. Karena kuburan di 
daerah itu sudah penuh.” 

“..padafilem ‘Star Trek'pada tahun 2019. Suara dari pintu otomatis yang terbuka di VSS 
Enterprise' adalah suara dari bunyi bilasan pada toilet kereta Rusia.” 

“...sama seperti seorang anak, artis Johnny Depp yang bermain sebagi Willy Wonka di 
film Charlie dan Pabrik Coklat milik Tim Burton ternyata alergi coklat.” 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

























































































08 SfelLcellenimMlkim 


2 SEPTEMBER 2019 


Gubernur Minta Aparat 
Proses Hukum Pdaku Rusuh 



Polda Papua saat ini tengah mem¬ 
proses hukum 28 pelaku demo 
anarkis. Gubernur Papua Lukas En- 
embe minta agar para tersangka itu, 
tak dibawa keluar Papua untuk men¬ 
jalani proses hukum. 

“Saya minta proses hukum kepada 
28 tersangka harus dilakukan di Pol¬ 
da dan Kejaksaan Papua. Sekali lagi 
penyelesaiannya harus di Provinsi 
Papua, jangan bawa keluar,” tegas dia, 
usai bertemu dengan warga Nusan¬ 
tara di Gedung Negara, Rabu (4/9). 

Kendati meminta proses hukum 
bagi pelaku demo rusuh ditangani 
Polda dan Kejaksaan Papua, Lukas 
sangat menyesalkan aksi demo rusuh 
hingga merusak sejumlah bangu¬ 
nan kantor dan rumah milik warga. 
Ia pun menolak segala bentuk aksi 
demo susulan karena telah diboncen¬ 
gi oleh kepentingan pihak tertentu. 

“Saya kurang tau begitu jahatnya 
mereka merusak bangunan pemer¬ 
intah. Apakah ada orang yang ber¬ 
main? Karena saya sudah menduga 
kelihatannya ada yang ikut bermain 
sehingga demo berujung anarkis”. 

“Jadi, kita menyesalkan (demo 
berujung rusuh) ya. Saya berharap 
berikutnya tidak ada lagi kegiatan 
(demo) seperti itu. Berikutnya kita 
tidak lagi ijinkan mereka yang demo 
anarkis,” tegasnya. (P02) 

Iran Berusaha 
Pertahankan Kesepakaan Nuklir 

Dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 
(6/9), Menteri Luar Negeri Indonesia 
Retno Marsudi mengatakan dia dan 
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif 
membicarakan perkembangan situasi 
di beberapa kawasan dan dunia. 

Sementara itu Menteri Zarif men¬ 
yatakan Iran sudah berusaha keras 
untuk mempertahankan kesepakatan 
nuklir dengan Amerika dan Eropa, 
dan meneruskan sesuai amanat yang 
merupakan pencapaian diplomasi. 

Selain membahas hubungan bilat¬ 
eral, menurut Menlu Retno Marsudi, 
dirinya juga membicarakan perkem¬ 
bangan situasi di beberapa kawasan 
dan dunia. Terkait hubungan Indo- 
nesia-Iran, Menteri Retno dan Zarif 
membahas perkembangan sejumlah 
kerjasama dan kegiatan yang dilaku¬ 
kan oleh kedua negara, di antaranya 
penyelenggaraan konsultasi konsul¬ 
er kelima yang berlangsung di Yo¬ 
gyakarta pada 27 Agustus lalu, dan 
dialog tentang hak asasi manusia di 
Surakarta pada bulan ini. 

Menteri Retno juga menyambut 
baik kemajuan kerja sama bilateral 
di bidang pemberdayaan perempuan 
dan kesehatan. Kedua negara juga 
sepakat meningkatkan perdagangan 
bilateral. (VOA) 


Bank Sentral Perkirakan 
Tidak Terjadi Resesi 

Pimpinan Bank Sentral AS atau 
Federal Reserve (Fed), Jerome 
Powell, Jumat (6/9), mengatakan 
Fed memperkirakan tidak akan 
ada resesi AS atau global. Namun 
pihaknya memantau sejumlah 
ketidakpastian, termasuk konflik 
perdagangan, dan akan “bertindak 
sepatutnya untuk mencegahnya 
meluas.” 

Powell memberikan pandangan 
optimis mengenai ekonomi AS ber¬ 
sama Ketua Bank Nasional Swiss 
Thomas Jordan di Swiss. Powell 
mengatakan kebijakan perdagan¬ 
gan menyebabkan “beberapa keti¬ 
dakpastian” tetapi konsumen AS 
dalam kondisi yang baik. 

“Saya memperkirakan tidak 
akan ada resesi bagi Amerika atau 
ekonomi global,” kata Powell. Pow¬ 
ell berbicara pada konferensi yang 
disponsori Lembaga Studi-studi In¬ 
ternasional di Universitas Zurich di 
Swiss. (VOA) 

AS Tambah 130,000 
Lapangan Kerja 

Pengusaha AS menambahkan 
130.000 pekerjaan pada bulan Agus¬ 
tus, menandakan perekrutan tena¬ 
ga kerja melambat, namun masih 
kokoh menghadapi ekonomi global 
yang melemah dan perang dagang 
Presiden Donald Trump dengan 
China. 

Tingkat pengangguran masih 3,7% 
untuk bulan ketiga berturut-turut, 
kata Departemen Tenaga Kerja hari 
Jumat (6/9), mendekati level ter¬ 
endah dalam lima dekade. Semakin 
banyak warga Amerika memasuki 
dunia kerja pada bulan Agustus, 
sebuah perkembangan positif yang 
meningkatkan proporsi orang dewa¬ 
sa yang bekerja atau mencari peker¬ 
jaan ke level tertinggi sejak Februari. 

“Saya hanya mengatakan, Amer¬ 
ika (masih) bekerja,” kata Direktur 
Ekonomi Nasional Larry Kudlow. 

“Tingkat upah selama tiga bulan ter¬ 
akhir, rata-rata penghasilan per jam 
empat poin satu persen pada tingkat 
tahunan. Jadi menurut saya ini lapo¬ 
ran yang sangat baik’^ tambahnya. 

Kenaikan lapangan kerja bulan 
Agustus didorong oleh perekrutan 
sementara 25.000 pekerja pemer¬ 
intah untuk Sensus 2020. Tanpa 
perekrutan pemerintah, ekonomi 
hanya menambah 96.000 pekerjaan 
pada Agustus, paling sedikit sejak 
Mei. Meski demikian, upah rata-ra¬ 
ta per jam naik 11 sen pada Agustus 
menjadi $28,11, naik 3,2% dari ta¬ 
hun sebelumnya. 

Melambannya perekrutan menun¬ 
jukkan bahwa perang dagang 
Trump dengan China membuat be¬ 
berapa perusahaan enggan melaku¬ 
kan perekrutan. (VOA) 

Jorja Smith Tulis Lagu 
Tema Film James Bond 

Menjadi penyanyi yang lagun¬ 
ya dipilih sebagai musik latar film 
“James Bond” memberikan kebang¬ 
gaan tersendiri. Jorja Smith nekat 
membuat lagu untuk Agen 007 itu, 
meski tidak mendapat tawaran un¬ 
tuk terlibat dalam film itu. 

“Itu mimpi saya,” kata Jorja Smith 


ANTAR BANGSA 


dalam acara radio “The Official Big 
Top 40”. Ia mengaku diam-diam 
sudah mempersiapkannya. Smith 
mengaku ia senang menulis lagu 
bernuansa sinema. ”Saya selalu 
membayangkan film di benak saya 
sewaktu menulis lagu,” katanya. 

Akankah impiannya terwujud da¬ 
lam mengikuti jejak penyanyi-pen¬ 
yanyi papan atas seperti Adele, 
Shirley Bassey, dan Sam Smith? 
Mungkin saja, tapi ia menghadapi 
kompetisi berat. Produser film itu 
dikabarkan mengincar Dua Lipa 
dan Ed Sheeran. Sheeran bahkan 
dikabarkan sudah menulis lagu un¬ 
tuk film “James Bond” terbaru yang 
menurut rencana akan diberi jud¬ 
ul “No Time To Die” meski belum 
mendapat tawaran resmi. 

“No Time to Die”, yang diarahkan 
Caryjoji Fukunaga, masih akan 
menampilkan Daniel Craig. Film 
yang akan diputar di bioskop April 
tahun depan ini, akan menjadi 
penampilan terakhir Craig sebagai 
Agen 007. (VOA) 

Pemkab Alor 
Laksanakan Khitanan 

Kegiatan khitanan atau sunatan 
massal merupakan perwujudan 
pelaksanaan Program Peningkatan 
Sumber Daya Manusia dan keseha¬ 
tan. Untuk itu. Pemerintah Daerah 
akan tetap melaksanakan kegiatan 
ini sebagai program tahunan. Hal 
ini ditegaskan Bupati Alor Drs. 
Amon Djobo dalam arahannya ada 
acara Khitanan Massal di Mesjid 
Darul Argam Buvaita Folboa, Desa 
Dulolong, Kecamatan Alor Barat 
Laut pada Rabu (4/9). 

Lebih lanjut Bupati Djobo menga¬ 
takan, selain program khitanan mas¬ 
sal, Pemerintah Daerah juga mem¬ 
programkan ziarah rohani dan umroh 
ke tanah suci yang telah dilaksanakan 
selama 5 tahun dan akan terus dilaku¬ 
kan di tahun-tahun mendatang. 

“Khitanan massal ini merupakan 
kegiatan keagamaan yang sangat 
bermanfaat dalam meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat pada as¬ 
pek peningkatan kualitas sumber 
daya manusia dan aspek Alor Se¬ 
hat. Saya harap seluruh komponen 
masyarakat mendukung program 
- program tersebut dan program - 
program pemerintah lainnya untuk 
mewujudkan Alor Pintar, Alor Sehat 
dan Alor Kenyang”, tandas Bupati. 

Terkait program khitanan massal. 
Ketua Sementara DPRD Kabupat¬ 
en Alor Walter M. M. Datemoli, SE 
dalam sambutannya mengatakan, 
program khitanan ini sangat ber¬ 
manfaat bagi masyarakat termasuk 
program ziarah rohani dan umroh 
ke Tanah Suci, maka DPRD Ka¬ 
bupaten Alor akan memberikan 
dukungan sepenuhnya kepada 
Pemerintah Daerah untuk men¬ 
dukung pelaksanaan kegiatan-ke¬ 
giatan tersebut. (K40) 

AS Fokus Masalah 
Konsumsi Miras Betlehihan 

Putra Mary Ciametti, Christian, 
yang berumur 20 tahun meninggal 
karena keracunan minuman keras 
pada 2015. “Anak saya itu mening¬ 
gal di rumah sakit setelah ia minum 
banyak minuman beralkohol dalam 
waktu singkat,” kata Mary Ciametti. 


Tiap tahun di Amerika, lebih dari 
1.800 mahasiswa yang berusia antara 
18-24 tahun, meninggal karena ke¬ 
celakaan yang terkait konsumsi minu¬ 
man keras, termasuk tabrakan kenda¬ 
raan bermotor, kata laporan National 
Survey on Drug Use and Health. 

Kalau ditanya pada mahasiswa 
kenapa mereka minum minuman 
beralkohol, jawaban mereka pada 
umumnya adalah karena stres meng¬ 
hadapi tuntutan belajar yang ketat. 

“Bagi banyak mahasiswa, penye¬ 
babnya adalah stres. Mahasiswa 
umumnya suka bekerja keras da¬ 
lam belajar, dan juga suka berse¬ 
nang-senang setelah itu,”kata 
Samantha MacAlister, seorang ma¬ 
hasiswa di American University. 

“Setelah sibuk belajar di sekolah 
dan mendapat angka baik, mereka 
ingin bersenang-senang dan pergi 
ke bar, atau kerumah kawan dima- 
na mereka akan minum minuman 
beralkohol,” papar MacAlister. 

Tapi para pakar mengatakan 
mengkonsumsi minuman keras ti¬ 
dak menghilangkan stres. 

“Itu persepsi yang keliru. Banyak 
siswa mengatakan minum alko¬ 
hol akan menghilangkan stress. 
Tapi hasil berbagai studi justru 
menunjukkan bahwa minuman 
keras justru meningkatkan stres 
dalam kehidupan mereka,” kata 
Molly Mitchell dari John Hopkins’ 
Bloomberg School of Public Health. 

Karena itu Mitchell mendesak 
supaya perguruan tinggi men¬ 
jalankan kebijakan konsumsi minu¬ 
man beralkohol yang lebih ketat. 

”Kami mendes^ perguruan tinggi 
supaya menjalankan kebijakan until 
mengurangi akses pada minuman be¬ 
ralkohol, yang pada gilirannya akan 
mengirim pesan pada mahasiswa 
bahwa minuman keras dan khususn¬ 
ya konsumsi minuman beralkohol se¬ 
cara berlebihan bukan lah bagian dari 
kehidupan mahasiswa yang baik,” 
ujar Mitchell. (VOA) 


J-Lo Minta Nasihat 
Pal^iwinandariHakim Agung 



.id 


Siapa yang dimintai nasehat per¬ 
kawinan oleh Jennifer Lopez yang 
telah tiga kali mengalami kegaga¬ 
lan perkawinan? Jawabnya ternyata 
Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg. 

Dalam waktu dekat JLo akan 
mengikat tali perkawinan dengan 
Alex Rodriguez setelah ia melama¬ 
rnya Maret lalu di Bahama. Untuk 
memastikan perkawinan kali ini ti¬ 
dak akan gagal, ia meminta nasehat 
Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg 
yang akrab disebut RBG. 

Apa rahasia perkawinan RBG yang 
berusia 86 tahun dan telah menikah 
selama lebih dari 50 tahun? Jawabn¬ 
ya ternyata: “sedikit tuli, membantu 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 










ANTAR BANGSA 


2 SEPTEMBER 2019 


09 


mempertahankan perkawinan. Ti¬ 
dak jelas memang maksudnya. Tapi 
menurut interpretasi banyak orang 
di Hollywood, pernyataan itu berar¬ 
ti “jangan terlalu hiraukan apa yang 
terdengar dan apa kata orang.” 

JLo mengaku, ia memandang RBG 
tidak hanya sebagai perempuan dan 
manusia, tapi sebagai istri, wanita 
pekerja, dan pejuang hak-hak per¬ 
empuan, kelompok minoritas dan 
mereka yang terpinggirkan. 

Penyanyi berusia 50 tahun itu 
mengatakan, terkait situasi negara 
yang terpecah belah, RBG menase- 
hatinya untuk terus menginspira¬ 
si dunia. “Sebarkan cinta dalam 
dunia, bukan kebencian dan ke¬ 
takutan. Menolonglah di mana¬ 
pun dan kapan pun,” tutur JLo 
mengenai pesan RBG. (VOA) 


Uni Eropa Tunggu 
Rencana Brexir 



Uni Eropa menyatakan masih 
menunggu proposal dari pemerin¬ 
tah Inggris mengenai cara menga¬ 
khiri kebuntuan politiknya menge¬ 
nai Brexit, sementara pembicaraan 
mengenai perjanjian Brexit yang 
macet berlanjut di Brussels. 

Juru bicara Komisi Eropa, Natasha 
Bertaud mengatakan bahwa “agar 
ada kemajuan dalam pembicaraan, 
tetap penting bagi Uni Eropa untuk 
menerima proposal konkret men¬ 
genai perubahan yang diinginkan 
Inggris, tentu saja yang sesuai den¬ 
gan perjanjian Brexit.” 

Perunding Inggris David Frost hari 
Jumat mengadakan pembicaraan 
teknis putaran ke-dua pekan ini den¬ 
gan para pejabat Uni Eropa di mar¬ 
kas besar Komisi Eropa. Komisi ini 
mengawasi perundingan Brexit, me¬ 
wakili 27 mitra Inggris di Uni Eropa. 

Dua sesi pertemuan lagi diren¬ 
canakan berlangsung pekan depan. 

Partai-partai oposisi Inggris men¬ 
yatakan tidak akan mendukung 
permintaan Perdana Menteri Boris 
Johnson untuk mengadakan pemilu 
yang akan diputuskan pekan depan. 

Partai-partai itu sebelumnya 
mempertimbangkan apakah akan 
menyetujui pemilihan pada per¬ 
tengahan Oktober, yang baru akan 
diselenggarakan jika disepakati oleh 
dua per tiga anggota parlemen. 

Johnsonmenyatafenpemiluinimempa- 
kan satu-satunya cara untuk memecahkan 
kebuntuan mengenai Brexit (VOA) 

Perempuan AS 
Penydudup Bayi Ditan^^ap 

PihaK berwenang di Filipina men¬ 
gatakan mereka telah menahan 
seorang perempuan Amerika yang 
berusaha menyelundupkan bayi 
berusia enam hari keluar dari neg¬ 
ara itu di dalam sebuah tas yang 


disandangnya. Menurut para peja¬ 
bat Jennifer Talbot, warga Ohio, di¬ 
tangkap di bandara utama Manila, 
sebelum ia naik pesawat. 

Kantor berita Perancis AFP mel¬ 
aporkan Talbot lolos pemeriksaan 
keamanan dan imigrasi sebelum ia 
dihentikan di pintu keberangkatan, 
setelah gagal menyerahkan doku¬ 
men yang diperlukan bagi anak 
tersebut. Ia menghadapi tuduhan 
perdagangan manusia dan pen¬ 
culikan, yang diancam hukuman 
maksimal 20 tahun penjara. 

Reuters melaporkan bahwa Biro 
Investigasi Nasional Filipina men¬ 
yatakan telah menemukan ibu bayi 
tersebut. Perempuan berusia 19 tahun 
itu menginginkan bayinya diadopsi 
dan dibawa ke Amerika Serikat. 

Akan tetapi Talbot tidak memiliki 
persetujuan tertulis dari sang ibu 
yang ia temui melalui internet, se- 
butReuters.Selain itu, ia juga tidak 
menyatakan membawa bayi itu ke¬ 
pada pihak imigrasi. 

Perempuan Amerika itu tidak 
mengeluarkan pernyataan apapun, 
Kamis (5/9) sewaktu muncul dengan 
mengenakan baju tahanan berwarna 
oranye dalam konferensi pers. (VOA) 

Tokowi Resmikan 
Pabrik Mobil Esemka 

Presiden Jokowi melihat langsung 
aktivitas di dalam pabrik mobil Es¬ 
emka, PT Solo Manufaktur Kreasi, 
Jumat (6/9). Presiden mengamati 
proses perakitan, pengecatan, pe¬ 
masangan instalasi listrik, hingga 
melakukan uji coba mobil jenis bak 
terbuka. Dalam kesempatan terse¬ 
but, Presiden Jokowi berharap mo¬ 
bil Esemka nantinya diminati oleh 
pasar otomotif nasional. 

“Local content mobil Esemka ini 
sudah baik. Saya tahu belum sam¬ 
pai 80 persen, apalagi sampai 100 
persen, tetapi maju dan besarnya 
sebuah bangsa dibutuhkan kebera¬ 
nian. Tidak mudah, tidak gampang 
bagi mobil Esemka ini untuk ber¬ 
saing di pasar otomotif. Sebagai se¬ 
buah bangsa, kita harus mau meng¬ 
hargai jerih payah para inisiator 
dan karya anak negeri. Brand dan 
Principal Esemka ini milik Indone¬ 
sia. Saya yakin ini akan laku. Saya 
tidak ingin memaksa bapak atau 
ibu di sini untuk beli. Tetapi saya 
sudah lihat, membuka, dan men¬ 
coba mobil ini, memang wajib kita 
beli mobil Esemka ini. Kalau beli 
barang dari produk lain ya kebang¬ 
etan, apalagi produk mobil impor,” 
jelas Presiden Jokowi. 

Pabrik di Boyolali ini mempro¬ 
duksi dua jenis mobil Esemka yaitu 
Bima 1.2 dengan kapasitas mesin 
1.200 CC dan Bima 1.3 dengan kapa¬ 
sitas mesin 1.300 cc. Esemka mem¬ 



butuhkan waktu 10 tahun untuk 
membuka industri otomotif mobil¬ 
nya, sejak dinyatakan lulus berbagai 
uji yang dilakukan pemerintah, 
melalui Kementerian Perhubungan 
dan Kementerian Perindustrian. 

Menteri Perhubungan, Budi Karya 
Sumadi mengatakan mobil Esemka 
Bima ini berupa mobil bak terbuka 
dan cocok untuk alat angkut. Pasar 
yang hendak dibidik adalah kawasan 
pedesaan. Budi tidak menampik 
kemungkinan teknologi mobil Es¬ 
emka, yang terdiri dari 12 tipe, akan 
berkembang menjadi mobil listrik. 

“Produk yang dikeluarkan ini ada¬ 
lah produk untuk di pedesaan men¬ 
gangkut barang-barang, apalagi di 
pedesaan sangat masif untuk in¬ 
dustri dan pertanian sangat banyak. 
Angkutan kecil juga dimungkinkan, 
termasuk untuk online. Sudah ada 
kurang lebih 12 tipe yang lulus, tapi 
yang diproduksi saat ini ada dua,” 
jelasnya. (VOA) 

Badai Dorian 
Kian Melemah 

Badai Dorian mendarat di Cape 
Hatteras, North Carolina, Jumat 
(6/9) pagi setelah melemah menjadi 
badai Kategori 1 dan menghasilkan 
tornado, gelombang badai dahsyat, 
dan banjir di wilayah pesisir di 
North dan South Carolina. 

Setelah mendarat, Dorian mulai 
bergerak keluar ke lautan Atlantik dan 
melanjutkan perjalanannya ke pesisir 
timur AS, kata Pusat Badai Nasional 
(NHC). Badai sebelumnya telah meng¬ 
hancurkan sebagian besar Bahama. 

NHC mengatakan, badai itu ter¬ 
letak sekitar 200 kilometer timur 
laut Cape Hatteras, Jumat sore den¬ 
gan angin berkepanjangan maksi¬ 
mum 150 kilometer per jam. Angin 
diperkirakan akan melemah secara 
perlahan hingga Sabtu (7/9). 

Dalam buletin terbarunya, NHC 
mengatakan, “Pusat Dorian akan 
pindah dari pantai North Carolina 
selama beberapa jam ke depan.” Ia 
menambahkan, “Pusat badai itu akan 
pindah ke tenggara jauh New En- 
gland Jumat malam dan Sabtu pagi, 
dan kemudian melintasi Nova Scotia 
pada Sabtu sore atau Sabtu malam.” 

NHC memperkirakan Dorian akan 
terus menghasilkan gelombang ba¬ 
dai yang mengancam jiwa dan angin 
berbahaya di sepanjang bagian pan¬ 
tai North Carolinadan Virginia. Ban¬ 
jir bandang di berbagai bagian timur 
laut North Carolina dan Virginia 
tenggara diperkirakan akan berlan¬ 
jut hingga Jumat sore. Gubernur 
North Carolina Roy Cooper men¬ 
gatakan ada “kekhawatiran menda¬ 
lam mengenai ratusan orang yang 
terperangkap di Pulau Ocracoke” di 
wilayah Outer Banks. (VOA) 

Korea Siap Hadapi 
Topan Lmgling 

Puluhan penerbangan diWalkan 
dan taman-taman ditutup di Korea 
Selatan, sementara Topan Lingling 
menguat sewaktu mengarah ke Se¬ 
menanjung Korea. 

Asosiasi Meteorologi Korea men¬ 
yatakan topan itu berjarak 430 ki¬ 
lometer sebelah barat daya pulau 
wisata Jeju pada Jumat siang (6/9). 

Badai ini diperldrakan akan mele¬ 
wati pesisir barat Korea Selatan, Sab¬ 


tu siang (7/9) sebelum tiba di daratan 
Korea Utara pada Sabtu malam. 

Asosiasi memperingatkan tentang 
kemungkinan banjir, tanah longsor 
dan kerusakan bangunan yang dise¬ 
babkan oleh “hujan deras dikombi¬ 
nasikan dengan angin sangat kuat” 
yang diperkirakan terjadi di seantero 
negara itu hingga Minggu dini hari. 

Bandara Internasional Jeju, telah 
membatalkan 80 penerbangan dan 
Kementerian Transportasi Korea Se¬ 
latan mengatakan lebih banyak lagi 
penerbangan diperkirakan akan di¬ 
batalkan di berbagai penjuru negara 
itu. Seoul telah menutup taman-ta¬ 
man dan kebun binatangnya. (VOA) 


BPJS Kesehatan 
Harus Berbenah 



Pemerintah berencana menaikkan 
iuran kepesertaan BPJS Kesehatan 
pada Januari 2020 mendatang, agar 
defisit yang dialami tidak semakin 
besar. Pihak DPR RI menilai sebelum 
menaikkan iuran, pemerintah dan 
BPJS Kesehatan perlu berbenah diri, 
salah satunya pemutakhiran data. 

Rencana pemerintah menaikkan 
iuran BPJS Kesehatan menuai kritik 
tajam dari berbagai pihak, termasuk 
DPR RI. Ketua Komisi IX DPR RI, 
Dede Yusuf, mendorong pemerin¬ 
tah dan BPJS Kesehatan melakukan 
sejumlah perbaikan sebelum me¬ 
naikkan iuran kepesertaan tersebut. 
Dede menjelaskan salah satunya 
adalah pemutakhiran data. 

Pemerintah dan BPJS Kesehatan, 
kata Dede, harus bekerjasama den¬ 
gan Kementerian Sosial (Kemensos) 
dan Dukcapil untuk menelusuri 
kembali apakah masyarakat Peneri¬ 
ma Bantuan Iuran (PBI) sudah tepat 
sasaran. 

Ia mengklaim, setiap tahunnya ada 
jutaan data yang harus divalidasi 
kembali bagi masyarakat yang me¬ 
nerima PBI tersebut. 

“Kita minta data cleansing, dari Ke¬ 
mensos, Dukcapil, kita minta validasi 
sehingga yang mendapatkan PBI itu 
benar-benar orang yang berhak. Selama 
ini baik Kemensos, Kemenkes selalu me¬ 
nemukan tiap tahun ada dua juta orang 
yang harus divalidasi kembali. Artinya 
dia bisa sudah tidak miskin, sudah pun¬ 
ya pekerjaan, atau mungkin meninggal.” 
ungkap Dede saat ditemui di Gedung 
DPR RI, Jakarta, Kamis (5/9). 

Ditambahkannya, selain pemu¬ 
takhiran data, ia meminta pemerin¬ 
tah dan BPJS kesehatan menuntas¬ 
kan permasalahan yang ada terlebih 
dahulu seperti utang-utang yang 
menumpuk di sejumlah rumah 
sakit (RS), sehingga pelayanannya 
menjadi lebih baik. Menurutnya, 
dengan pelayanannya baik, mas¬ 
yarakat pun tidak akan keberatan 
untuk membayar lebih tinggi. (VOA) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 













2 SEPTEMBER 2019 


OPINI 


Dari Redaksi... 



Tanimbar Tei^iring Waktu 

MENGHADAPI kepastian penetapan lokasi fasilitas 
kilang Gas Alam Cair (LNG) Blok Masela yang dikelola 
oleh Inpex Masela dan Shell Overseas di Kecamatan Ta¬ 
nimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
berbagai hal sudah mulai dipersiapkan. 

Persiapan itu mulai dari merias wajah kota, mer¬ 
apikan tata administrasi, menyama-ratakan persepsi 
pembangunan dan memperkuat ketahanan daerah yang 
berada dekat dengan Australia ini. 

Hal ini sebenarnya sudah terlihat nyata dalam ke¬ 
hidupan sehari-hari, mulai dari urbanisasi wilayah kota 
sampai banyaknya warga yang berdatangan ke Saum- 
laki. Wajah-wajah baru yang menghiasi pelabuhan dan 
bandara ini seharusnya menjadi peringatan, bahwa 
daerah yang dijuluki Duan Lolat ini akan berubah. 

Perubahan ini akan mengantarkan pola pikir baru 
para penduduknya, mulai dari interaksi antar sesama 
yang selama ini berjalan ekslusif diantara komunitas 
masyarakat, cara berkomunikasi yang kian berwarna 
dengan pendekatan23-pendekatan yang selama ini be¬ 
lum pernah dilakukan hingga penanganan perselisihan 
dan salah paham yang dipicu dari hal-hal yang sebel¬ 
umnya tidak dipikirkan. 

Warga Tanimbar harus sadar, waktu yang berjalan 
ini tidak pernah kekal. Ibarat domba yang digiring ke ru¬ 
mah penyembelihan, mereka yang menginginkan kehar¬ 
monisan hidup antar sesama harus mulai berpikir keras. 

Sebab gesekan-gesekan menyambut kedatangan 
pembangunan berskala nasional dan internasional ini ha¬ 
ruslah disikapi dengan penuh kebijaksanaan dan bukan 
dengan kecerobohan dan sentimen, sebab hal ini hanya 
memperkeruh potensi Tanimbar sebagai daerah maju 
yang dapat keluar dengan mulus dari jurang kemiskinan 
yang hingga saat ini masih terasa nyaman. (Redaksi) 


Hancurnya Papua dan Jayapura Karena Hoax dan Provokasi 

Oleh: Albert Ali Wangai Kabiay"^ 


Mari pintar dan bijak menggunakan 
Medsos. Sebab banyak orang berpendi¬ 
dikan di negeri ini, yang kadang komen¬ 
tarnya di media sosial, tidak menun¬ 
jukkan jati dirinya sebagai orang yang 
beradab, mari belajar saling memahami 
dengan tidak menggangu kepentingan 
orang lain. Belajarlah untuk tidak selalu 
membawa masalah postingan seseorang 
dan masalah media Sosial Ke dunia nya¬ 
ta, awas jangan salah kaprah, kehidupan 
nyatalah yang mewakili seluruh unsur 
kehidupan bersosial, bermandiri, dan 
bermartabat, Papua butuh figur manusia 
yang bisa mamaafkan sesama, bisa mener¬ 
ima segala perbedaan, bisa bersosialisasi 
dengan baik, hiduplah baik sama semua 
orang, dan saling menghargai, apalah art¬ 
inya hidup kalau kita hanya memikirkan 
diri sendiri, pribadi dan keluarga, jadilah 
terang bagi semua orang, ORANG ASLI 
PAPUA dan TANAH PAPUA adalah mu¬ 
tiara kilau yang memikat semua mata, 
indah rupanya, dan elok, mari menjadi 
terang untuk semua orang, segala post¬ 
ingan seseorang harus dicerna dengan 
baik, kalau anda , atau siapapun, yang ti¬ 
dak merasa turut memprovokasi konten 
- konten yang membuat rusuh Papua, jan- 
an terpancing, untuk itu bijaklah dalam 
ermedia sosial, ada batasan - batasan dan 
rambu - rambu dalam bermedia sosial. 

Saya pun demikian, saya adalah rakyat 
Papua biasa, dan pemuda Papua biasa, 
mama saya adalah seorang Perempuan 
Papua yang sering berjualan pinang, se- 
ala postingan saya adalah Informasi, 
anyaK informasi yang saya bagikan, ter¬ 
masuk status dan tuliasan - tulisan saya, 
baik di media sosial Facebook dan lainn¬ 
ya, tetapi yang harus diingat adalah segala 
postingan saya adalah informasi berdasar¬ 
kan data, jadi apa yang saya sampaikan 
adalah kenyataan yang terjadi, hancurnya 
Papua, hancurnya Kota Jayapura salah 
satu akibatnya adalah memboomingnya 
isu rasial , dengan balutan komposisi isu 
lain yang membuat informasi sistem pola 
berpikir menjadi bias atau distorsi. 

Akibatnya info yang di terima oleh 
masyarakat di Papua menjadi bias pula, 
dan endingnya Rakyat Papua yang su¬ 
sah, mari menjadi Kelompok yang bisa 
memadamkan api, bukan menyalakan 
api, akibatnya adalah internet di Pap¬ 
ua diblokir. Pasca demo anarkis tang¬ 
gal 29 Agustus 2019, harga semua ba¬ 


rang naik, bensin 2 Botol saja bisa 
Rp 120.000, harga palig rendah bensin saja 
25.000, anak - anak tidak ke sekolah, toko 
- toko tutup, angkutan transportasi lum¬ 
puh, kita telah merasakan susahnya Kota 
Jayapura beberapa hari lalu, ekonomi lum¬ 
puh total, untuk itu mari berbenah diri, 
untuk melawan HOAX dan berita - berita 
serta isu - isu Provokatif, pesan saya se¬ 
cara Pribadi untuk keluarga saya di Papua 
dan Papua barat adalah , saya mencin¬ 
tai kalian sama seperti diri saya sendiri, 
jangan pernah merasa terganggu dengan 
berbagai Postingan saya, karena di dunia 
nyatalah saya berada, bukan dunia maya. 

Tetaplah tenang, tetaplah berdoa, teta¬ 
plah semangat, ini ujian buat Papua, ini 
ujian buat kita semua , dan ini ujian buat 
Indonesia,saya percaya bahwa permas¬ 
alahan Papua akan segera dapat teratasi, 
hadirnya Panglima TNI dan KAPOLRI 
adalah bukti bahwa Negara hadir di ten¬ 
gah - tengah Masyarakat, masyarakat si¬ 
lakan melakukan aktifitas seperti biasanya 
di Kota Jayapura, Papua tetap tanah damai, 
dan salah satu cara untuk menjaga Papua 
adalah dengan tidak menyebarkan postin¬ 
gan - postingan yang memprovokasi, yang 
menjurus ke isu Rasial, dan agama, dan 
Separatisme, tetap menjaga emosional 
tetap menjaga hati agara tidak membenci 
sesama, apalagi membenci akibat postin¬ 
gan di Media Sosial. 

Pemuda - Pemudi Papua adalah Prib¬ 
adi yang cerdas. Pemuda - Pemudi Papua 
adalah Cenderawasih yang akan terbang 
memgelilingi dunia, tetap sabar, tetap ten¬ 
ang, tetap saling menyayangi, sebab Mu¬ 
tiara Hitam, adalah Mutiara yang indah. 
Mutiara yang di senangi oleh raja - raja 
dunia, karena bentuknya yang unik dan 
jika dipoles lagi, bisa menjadi sesuatu 
yang mendatangkan berkat untuk orang 
lain. Pemuda Papua harus bisa merangkul 
semua orang, bisa menerima semua 
golongan, sabarlah dalam berbagai rintan- 
an, sabarlah dalam berbagai kesesakan, 
iarkan Tuhan yang beracara, biarkan 
Waktu Tuhan yang memulihkan. 

NB : Tetap Tersenyum, kalau tidak 
merasa buat salah jangan khawatir atau 
ragu- ragu, bahkan terfesan saling curiga 
serta emosi, sebab ini adalah dunia Maya, 
dunia yang diciptakan manusia. 

Penulis adalah Ketua DPD Pemuda 
Mandala Trikora (PMT) Provinsi Papua 


Lelemuku. com 

Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN REDAKSI 
Laura Sobuber STAF REDAKSI Lamek Ngilawana, Niko Lakafin, Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); 
Ari. S, Ashari Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricl^ 
Lodar (Papua) WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 


ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















SAMBUNGAN 


2 SEPTEMBER 2019 


11 


Yohana... 

LNG darat yang berada di Keca¬ 
matan Tanimbar Selatan tersebut. 

“Saat ini kami belum tau, sebab 
kalau diumumkan sekarang, bisa 
masalah,“ papar dia. 

Sementara itu Menteri ESDM Igna- 
sius Jonan, menyatakan masyarakat 
Indonesia perlu berbangga karena 
Blok Masela telah dinasionalisasi, 
sehingga memberikan keuntungan 
kepada negara dan juga rakyat. 

Ia optimis secara perlahan industri 
migas nasional akan terus berkembang 
menjadi lebih baik, lebih efektif dan 
efisien melalui perubahan fiskal baru. 
“Melalui sistem fiskal (gross split), pe¬ 
lan-pelan kita segera membuat industri 
ini lebih kompetitifi’ ungkap dia. 

Sebelumnya dalam persetujuan 
revisi POD, pemerintah menyetu¬ 
jui alokasi tambahan waktu tujuh 
tahun serta perpanjangan Pro- 
duction Sharing Contract (PSC) 
Wilayah Kerja atau Blok Masela 
selama 20 tahun hingga 2055. 

Persetujuan dari pemerintah Indo¬ 
nesia itu diberikan oleh Jonan kepada 
Inpex selaku operator serta mewakili 
Mitra Usaha Patungan antara Inpex 
Masela and Shell Upstream Over- 
seas. Proses tersebut juga disaksikan 
langsung Presiden Republik Indone¬ 
sia Joko Widodo. Selain itu dokumen 
persetujuan tersebut diserahkan oleh 
Kepala SKK Migas, Dwi Sutjipto ke¬ 
pada Presiden Jokowi. 

Proyek Masela adalah proyek migas 
terbesar yang pernah ada di Indo¬ 
nesia. Proyek ini diharapkan dapat 
berproduksi pada 2027. Komulatif 
produksi gas dari 2027 hingga 2055 
akan mencapai 16,38 TSCF (gross) 
dan sebesar 12,95 TSCF (sales) den¬ 


gan kapasitas produksi 9,5 metrik ton 
per tahun (MTPA) LNG dan 150 juta 
standar kaki kubik (MMSCFD) gas 
pipa, serta kumulatif produksi kon- 
densat sebesar 255,28 juta MMSTB. 

Nilai investasi Blok Masela menca¬ 
pai US$ 19,8 miliar. Pada saat kon- 
stuksi, proyek ini akan menciptakan 
lapangan kerja sebanyak 91.719 per 
tahun dan saat beroperasi diperkira¬ 
kan akan menciptakan lapangan 
kerja sebanyak 66.838 per tahun. 

Selanjutnya Jonan pun meminta ke¬ 
pada semua kontraktor kontrak kerja 
sama (KKKS) migas untuk mening¬ 
katkan eksplorasi blok migas demi 
menjaga ketahanan energi ke depan. 

“Sebagai regulator, kami han¬ 
ya menekankan peningkatan tata 
kelola termasuk harapan kami un¬ 
tuk lebih efisien (di sektor migas). 
Saya sudah minta Kepala SKK Mi¬ 
gas untuk fokus bagaimana caran¬ 
ya meningkatkan eksplorasi,” ujar 
Jonan saat membuka acara di hada¬ 
pan para peserta seminar. 

Di sisi lain, peran SKK Migas untuk 
mengawal program kerja kegiatan ek¬ 
splorasi dan efeploitasi juga mendapat 
perhatian Jonan. Perkembangan te¬ 
knologi baru, tegas Jonan, dapat 
membantu para pelaku usaha da¬ 
lam memperbaiki tata kelola dan 
meningkatkan efisiesi. Harapannya, 
efisiensi ini mampu mengerek har¬ 
ga migas yang lebih ekonomis. 

“Saya percaya dengan teknologi 
baru yang bisa memperbaiki efisien¬ 
si. Teknologi bisa memperbaiki (tata 
kelola) dan efiensi bisa mempen¬ 
garuhi harga (migas),” ungkapnya. 

Menurut Jonan, hal yang perlu 
diperhatikan oleh para stakeholder 
maupun masyarakat Indonesia ada¬ 


lah sumber migas. Migas merupa¬ 
kan sumber energi yang tidak bisa 
diperbaharui dan yang bisa dilaku¬ 
kan hanyalah mencari sumber baru. 
Sehingga hal ini jadi perhatian 
penting bagi keberlangsungan in¬ 
dustri migas itu sendiri. 

Gelaran ini diikuti oleh 119 perusa¬ 
haan peserta pameran serta menarg¬ 
etkan lebih dari 20.000 pengunjung 
serta 1.700 orang peserta konvensi. 
Acara berlangsung selama tiga hari. 


saat sebelum moratorium di mana 
uji mutunya ada di daerah,” kata dia 
pada Selasa (3/9). 

Menanggapi hal ini Menteri Susi, 
mengutus Sekjend KKP, Nilanto 
Perbowo; Dirjen PSDKP KKP, Agus 
Suherman; Dirjen Perikanan Tang¬ 
kap KKP, M. Zulficar Mochtar; Staf 
Khusus Satgas 115, Yunus Husein 
guna menemui Gubernur Maluku 
Murad Ismail di Kantor Gubernur 
Maluku, Kamis (5/9). 

Turut mendampingi Gubernur, Sekda 
Maluku Kasrul Selang, Kadis Kelautan 
dan Perikanan Maluku Romelus Far- 
Far, Plt. Kepala Bappeda Maluku Djala- 
ludin Salampessy, dan Karo Hukum 
Setda Maluku Hendry M. Far-Far. 

Lima point permintaan Gubernur 
Maluku kepada Pemerintah Pusat 
dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti 
adalah: 1). Meminta Pemerintah Pu¬ 
sat segera merealisasikan janji-jan¬ 
jinya kepada masyarakat Maluku ter¬ 
kait Maluku sebagai LIN, baik dalam 
bentuk regulasi maupun program 
kebijakan; 2). Mendesak DPR-RI 
dan Pemerintah Pusat segera menge¬ 
sahkan RUU Provinsi Kepulauan 


yaitu 4-6 September 2019. 

Kali ini, dua KKKS dari Maluku 
Papua yakni Inpex Masela dan BP 
Tangguh masing-masing memban¬ 
gun booth pojok infomasi tentang 
perkembangan dan operasional pe¬ 
rusahaan mereka. Para pengunjung 
yang mendatangi kedua perusahaan 
yang masing-masing berada di Tanim¬ 
bar dan Bintuni ini merasa puas den¬ 
gan penjelasan dan keterangan yang 
diberikan oleh para petugas. (L02) 


menjadi Undang-Undang; 

3) . Meminta Menteri Kelautan dan 
Perikanan Susi Pudjiastuti segera 
memberikan paraf (persetujuan) 
pada draf Peraturan Presiden (Per- 
pres) tentang LIN, karena hanya di¬ 
rinya yang belum tandatangan draf 
itu sebelum diteruskan ke Presiden 
RI. Kemenkumham, Menko Kema- 
ritiman, dan Setkab sebelumnya su¬ 
dah memberikan paraf persetujuan; 

4) . Mendesak Mendagri untuk 
segera menyetujui Perda Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ke¬ 
cil yang telah diajukan Pemerintah 
Maluku, termasuk daerah lainnya; 
dan 5). Mendesak Pemerintah Pusat 
mengeluarkan Peraturan Pemerin¬ 
tah dengan mencantumkan objek 
kelautan dalam retribusi daerah. 

Sekjend KKP, Nilanto Perbowo, 
usai pertemuan kepada pers men¬ 
yampaikan terima kasih atas sam¬ 
butan gubernur. Dia mengatakan, 
pihaknya hadir di Maluku karena 
ditugaskan oleh Menteri. Sekem¬ 
balinya ke Jakarta, pihaknya akan 
menyampaikan kepada Menteri apa 
yang telah disampaikan Gubernur, 
dan akan menindaklanjutinya den¬ 
gan baik dan sebaik mungkin. (LOl) 


GPM... 


SKK.. 

dukung industri migas untuk bertu¬ 
kar gagasan, teknologi terkini, dan 
kerja sama untuk investasi migas di 
Indonesia. Kepala Perwakilan SKK 
Migas Pamalu A. Rinto Pudyantoro, 
melalui siaran pers, mengatakan pro¬ 
gram kunjungan jurnalis Papua Barat 
dan Maluku ke IPA Convex 2019 ini 
bertujuan untuk menambah wawasan 
para jurnalis mengenai isu-isu indus¬ 
tri hulu migas pada level nasional. 

“Harapannya, dengan memahami 
peran dan tantangan industri hulu mi¬ 
gas di level nasional, para jurnalis dapat 
berkontribusi menyebarkan informasi 
yang akurat bagi pemangku kepentin¬ 
gan dan masyarakat di wilayah Papua 
dan Maluku,” ujar Rinto. 

Jurnalis Papua Barat dan Maluku 
yang berkunjung ke IPA Convex 
berasal dari Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Papua Barat, PWI 
Kota Sorong, Cahaya Papua, Radar 
Sorong, Antara Maluku, RRI Saum- 
laki. Buletin Duan Lolat Saumlaki, 
dan Lelemuku.com. Program ini 
digagas SKK Migas Perwaldlan Pap¬ 
ua dan Maluku dan didukung oleh 
Kontraktor KKS BP Indonesia, Citic 
Seram Energy Ltd, Genting Oil Ka- 
suri Pte Ltd, Inpex Masela Ltd, Kalrez 
Petroleum (Seram) Energy Ltd dan 
MontD’Or Salawati Ltd. 

Rinto mengatakan saat ini ter¬ 
dapat 18 wilayah kerja hulu migas di 
wilayah Papua dan Maluku yang ter¬ 
diri dari 10 wilayah kerja eksploitasi 
dan 8 wilayah kerja eksplorasi. Dari 
10 wilayah kerja eksploitasi tersebut. 


8 sudah berproduksi dan 2 sedang 
dalam pengembangan. 

”Secara garis besar kontribusi 
wilayah Papua dan Maluku terhadap 
lifting migas nasional adalah sekitar 
20 persen untuk gas dan 4 persen un¬ 
tuk minyak,” ujar Rinto. 

Meskipun kontribusi tersebut 
terlihat belum dominan, namun 
sebenarnya angka tersebut tidak 
menunjukkan potensi wilayah Pap¬ 
ua dan Maluku yang kecil. “Wilayah 
Papua dan Maluku sangat potensial, 
terbukti dengan beberapa temuan 
cadangan besar di kawasan ini. Na¬ 
mun memang kegiatan hulu migas 
di kawasan ini belum seaktif dengan 
kawasan lain di Indonesia,” ujarnya. 

Dari 12 cekungan migas (basin) 
yang sudah pernah dibor dan meng¬ 
hasilkan penemuan, 3 cekungan 
terdapat di kawasan Papua dan Ma¬ 
luku. Di sisi lain, masih terdapat 24 
cekungan yang belum dieksplorasi di 
wilayah timur ini. 

“Kuncinya di eksplorasi, jika ek¬ 
splorasi digalakkan dan didukung 
semua pihak, maka akan semakin 
banyak potensi migas yang bisa 
ditemukan di wilayah Papua dan 
Maluku,” ujar Rinto. 

Saat ini kegiatan eksplorasi me¬ 
mang masih minim di kawasan Pap¬ 
ua dan Maluku. Dari total 35 rencana 
pengeboran eksplorasi migas kon¬ 
vensional di Indonesia tahun 2019, 
hanya 1 yang berlokasi di wilayah 
Papua dan Maluku. Dari 88 rencana 
aktivitas studi geologi dan geofisika 
(G&G) di Indonesia tahun 2019, ak¬ 


tivitas yang direncanakan di wilayah 
Papua dan Maluku hanya 6 studi. Di 
wilayah ini juga tidak ada rencana 
survei seismik tahun ini. Kondisi ini 
tidak lepas dari besarnya tantangan 
untuk melakukan kegiatan eksplorasi 
migas di kawasan ini. 

Rinto mengatakan kawasan Papua 
dan Maluku tidak hanya menawar¬ 
kan peluang, namun juga memi¬ 
liki tantangan berat terutama ter¬ 
kait dengan kompleksitas struktur, 
minimya data, dan terutama lokasi 
yang terpencil yang tentunya lebih 
menyulitkan untuk melakukan ke¬ 
giatan eksplorasi. SKK Migas telah 
melakukan berbagai upaya, seperti 
workshop, studi dan lain-lain, untuk 
mendorong kegiatan eksplorasi di 
wilayah Papua dan Maluku. 

“Kita berharap pemangku kepent¬ 
ingan di daerah dapat mendukung 
upaya bersama ini,” ujar Rinto. 

Ditambahkannya, berbagai as¬ 
pek operasional hulu migas sangat 
dipengaruhi pemangku kepentingan 
di daerah, misalnya kelancaran per¬ 
izinan dan pertanahan, konsistensi 
regulasi, dan juga aspek keamanan 
dan kenyamanan. Jika pemangku 
kepentingan dan masyarakat di daer¬ 
ah dapat memperlancar aspek-aspek 
tersebut, investasi hulu migas akan 
mengalir di Papua dan Maluku. 

“Kontribusi hulu migas untuk 
mensejahterakan masyarakat pun 
dapat berjalan maksimal,” ujar dia. 

Para jurnalis ini juga berkesempa¬ 
tan mengunjungi Fasilitas Program 
Pemangangan Teknisi Papua di Cilo- 


to, Jawa Barat, Kamis (5/9). Program 
pemagangan ini merupakan pelati¬ 
han selama tiga tahun untuk lulusan 
SMA dan SMK dari Papua Barat, 
khususnya yang berasal dari wilayah 
sekitar Teluk Bintuni, Teluk Berau, 
Fakfak, Manokwari, dan Sorong un¬ 
tuk menjadi tenaga ahli di bidang 
operasional blok migas. 

“Kami sengaja mengundang jurna¬ 
lis untuk melihat program pemagan¬ 
gan ini sehingga bisa menjadi inspi¬ 
rasi bagi pemangku kepentingan di 
daerah,” kata Rinto. 

Dari 2016 hingga 2018, program ini 
telah berhasil menyaring bibit-bibit 
muda berprestasi dari Papua Barat 
dalam tiga angkatan (setiap angka- 
tan/batch menyaring 40 peserta). 
Proses seleksi untuk menjadi peser¬ 
ta program ini berjalan amat ketat 
dengan kemampuan Bahasa Inggris 
adalah sebuah keharusan. “Karena 
selama pendidikan, semua komuni¬ 
kasi menggunakan Bahasa Inggris,” 
ujar Rinto. 

Pada 28 Januari 2019, 32 peserta 
program pemagangan teknisi Papua 
Tangguh angkatan pertama (batch 
1 ) telah berhasil menyelesaikan pro¬ 
gram. Kini mereka telah bekerja di 
proyek Tangguh LNG. Program ini 
diprakarsai oleh BP dan selaras den¬ 
gan komitmen AMDAL Tangguh 
LNG untuk mempekerjakan 85% tena¬ 
ga kerja asal Papua di Tangguh LNG 
pada tahun 2029. “Ini merupakan bukti 
nyata komitmen industri hulu migas 
untuk mengembangkan sumber daya 
manusia di Papua,” ujar Rinto. (B02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












12 g^Lelemuku 


2 SEPTEMBER 2019 


PERISTIWA 



PETRUS FATLOLON, SH. MH 

Bupati 


Dirgahayu Ke - 

GEl^JA PROl ESTAN MALUKU 


AGUSTINUS UTUWALY. S.Sos 

Wakil Bupati 


Tanggal 06 September 2019 


Deklarasi 

JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas 
Enembe, Wagub Papua, Klemen Tinal, 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito 
Karnavian dan 34 komponen mas¬ 
yarakat bersama Walikota Jayapura, 
Bupati Merauke, Ketua Majelis Rakyat 
Papua (MRP) serta Ketua DPR Papua 
menandatangani Deklarasi Papua Da¬ 
mai di Kota Jayapura, Kamis (6/9). 

Lukas Enembe dalam sambutann¬ 
ya menyampaikan komitmen untuk 
tidak akan membiarkan bara konflik 
di Tanah Papua kembali terjadi, da¬ 
lam periode kepemimpinannya. 

“Saya berkomitmen untuk menjaga 
keutuhan kebhinekaan dan NKRI ser¬ 
ta menghindari perpecahan,” kata dia 
didampingi Wagub. 

Tak hanya itu, Lukas Enembe juga 
berjanji akan memberi jaminan kepa¬ 
da setiap orang yang hidup di Papua. 
Pasalnya, siapa pun orang itu berasal 
dari golongan dan agama mana pun 
dia, menurut gubernur memiliki hak 
untuk tinggal di seluruh wilayah Nu¬ 
santara tak terkecuali provinsi yang di¬ 
juluki sebagai Bumi Cendrawasih ini. 


Menjaga Papua Tanah Damai 





“Apa pun itu, kami sudah sepakat un¬ 
tuk hidup berdampingan di Provinsi 
Papua,” tutup Gubernur Papua. 

Dalam sambutannya Panglima 
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjan¬ 
to mengatakan bahwa kesepakatan 


bersama sebagai anak bangsa ini- 
mengingatkan kepada seluruh mas¬ 
yarakat, Indonesia adalah satu kelu¬ 
arga, sebangsa dan setanah air. 

“Sebuah negara besar yang di da¬ 
lamnya berbagai macam suku bang¬ 


sa, budaya dan bahasa serta diikat 
menjadi satu kekuatan yaitu Bhin- 
neka Tunggal Ika,” katanya. 

Sementara Kapolri menyatakan In¬ 
donesia telah diciptakan oleh Tuhan 
dengan berbagai keberagaman suku, 
agama dan budaya. Sehingga menja¬ 
di kekayaan negara. 

“Oleh karena itu selaku pimpinan ke¬ 
polisian mohon dengan kerendahan 
hati mari kita sama sama bangun dan 
kita jaga stabilitas keamanan yang ada, 
itu adalah modal yang penting bagi 
Papua untuk maju,” pinta Tito. 

Adapun isi dari Deklarasi Kese¬ 
pakatan Bersama Dalam Rangka 
Menjaga Papua Tanah Damai yaitu. 
Kami Warga Negara Kesatuan Re¬ 
publik Indonesia dengan beragam 
suku, bahasa, agama dan sepakat 
menyatakan : 1) menjaga kesatu¬ 
an dan persatuan di Tanah Papua; 

2 ) hidup berdampingan rukun, da¬ 
mai dengan penuh kasih sayang; 

3) sepakat dengan tidak terpengaruh 
isu-isu yang tidak benar: dan 4) 
sepakat menolak kelompok radikal 
dan separatis di Tanah Papua. (LOl) 


Menteri ESDM Kunjungi Pojok Inpex 



JAKARTA - Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Ignasius Jonan didampingi did¬ 
ampingi oleh Pejabat IPA Louise M. 
Mckenzie mengunjungi pojok dari 
perusahaan migas asal Jepang, Inpex 
Corporation yang mengelola Blok 
Masela pada acara Indonesia Petro¬ 
leum Convention and Exhibition 
(IPA Convex) ke-43 Tahun 2019 di 
pada Rabu (4/9). 

Pada kunjungan tersebut Menteri 
Jonan langsung disambut oleh Presi- 
dent Director Inpex Masela, Akihiro 
Watanabe dan didampingi oleh VP 
Corporate Services Inpex Masela, 


Nico Muhyiddin. 

“Watanabe menyampaikan sekali 
lagi terima kasih atas persetujuan 
Plan of Development Proyek LNG 
Abadi pada pertengahan Bulan Juli 
2019 lalu,” kata Specialist Media Re- 
lation Inpex Corporation, Moch N. 
Kurniawan. 

Setelah memberi ucapan selamat 
datang dan ucapan terima kasih ke¬ 
pada Menteri Jonan, Watanabe pun 
menjelaskan kemajuan dari proyek 
LNG Abadi setelah persejutuan revisi 
POD, yakni Inpex sedang melakukan 
persiapan untuk pekerjaan Front End 
Engineering Design (FEED). (L02) 



PBTRUS FATLOLON, 8H. MH 

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR 


NY. JOICe M. FATLOLON/^ 8P 

KETUA TP-PKK KAB. KEPULAUAN TANIMBAR 


BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR 
BESERTA KELUARGA 

SELAMAT HUT GPM 


BERSYUKUR DENGAN MEMBARUI DIRI 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





































